



INDEKS NO 77 7 APRIL 2004 TAHUN 


Cara termudah dan menyenangkan dalam berkomputer 


Isi Ulang 







Infoaktif 4 
Gampang 
Surat 6 Tangan Anda selalu 
berlumur tinta, ketika 
berusaha 
Selamat, Anda Beruntung : menyuntikkan tinta 
Pemenang “Bagi-bagi Hadiah untuk mengisi ulang 
untuk Anda 


kartrid printer. Itu 
dulu. Sekarang, 


tidak lagi. 2 8 





BarangBaru “5g 
PERANTI MULTIFUNGE 


HP OfficeJet 5510 29 
USB FLASH DISK 5 | Untuk Buah ja 
MSI Mega Stick 1 3 0 


Ada beberapa 
peranti praktis yang 
kiranya patut Anda 
pertimbangkan 
untuk memenuhi 
kebutuhan si bayi, 


KARTU GRAFIS 
Xelo GeForce4 MX 4000 P3 31 


KAMERA DIGITAL fa 
HP Photosmart945 “3 


DVD/CD-RW PORTAB 






31 





LGGCC52M1P 3 2 Ma aa rumah 

jal 
Berlangganan Weblog-ku perjalanan 5 6 
Menguntungkan 49 


Sudah Diskon Berhadiah Pula 


Fitur 5 0 
Memahami Ekstensi File (Lanjutan) 


Vektor 5 2 
Bikin Efek Kaca Pembesar 


Linux 5 4 
Aplikasi Windows di Linux 


adalah Aku 


Media pernyataan diri orang modern, 
untuk berbagi bungah maupun 
amarah, lamunan gombal maupun 
pikiran jenial. 8 


GAMBAR SAMPUL 

MODEL OLIVIA SORREL HAB/FAME MODELS 
PENATA RIAS DETI (0811905267) 

LOKASI HOTEL SANTIKA, 

JL. K.S. TUBUN 7 SLIPI JAKARTA 11000 
FOTO RANO KUSUMA 


Ringkas & Ta ngkas 


Perangkatnya , 
memang ringkas, . 
dan mampu AN 
menjalankan 
pelbagai tugas. 
Bagaimana dengan 
kualitas yang ... 
dihasilkannya? 
Memuaskankah? 


6 5 








Edukasi 5 8 
Kartu Nama si Kecil 


Kirim SMS lewat PC 
Ketika Anda capek pencat-pencet tombol ponsel 


Mengirim E-mail dengan Cepat 


Kiriman Pembaca 6 0 
Membuat Kuesioner Digital 





Net.Aktif Mempermudah pengiriman ke ratusan alamat e-mail 
SMS Gratis 6 2 Mengelola Buku Alamat Online 
Netchart 6 4 (Bagian 2 - Tamat) 
Saatnya Anda tidak repot dengan daftar kontak 
No Problem Lah Tipuan Air (Bagian 1) 
File .dll Hilang 16 Seolah-olah gambar mengapung di air 


Dia Bermasalah, Anda Gaet Hadiah 77 


Mengintip Tagihan Telepon 
Hitung-hitungannya bisa Anda simak lewat web 


Hargaktif 
Panduan Belanja 
Modem & Komputer 


718 
Bikin Album Foto Digital (Bagian 1) 


Lebih asyik untuk menikmati hasil jepretan 
Pe Me-remix Musik 
79 Pp “5 Cara mudah-murah untuk belajar jadi DJ 
Bikin Windows Lebih Menarik 
Aturlah agar sesuai keinginan Anda 


Tip&Trik 


Bursa Selular 
Berkenalan dengan 
Nokia 7610 


yeisUeI|-ye“sue7 





ILUSTRASI: VIKY HENDRIZAL 


Nomor Depan 8 0 





komputer347/f77 | 7 April 2004 


IKLAN 


komputer 247/f77 | 7 April 2004 


FOTO. RANO KUSUMA 





INFOAKTIF 


Pelawak, Jakarta/Yogyakarta 


Komputer Di rumah ada Pentium 
4, tapi yang pakai anak-anak 
saya. Saya nggak tahu, gaptek sih 
Online Wah, nggak pernah 

Situs Wajib - 

Alamat e-mail - 

E-mail per hari - 

Milis - 

Ponsel Nokia 7650 


SMS per hari Pas bulan baik, 
rata-rata 15 SMS 


MMS Nggak pernah 


Pernyataan/ harapan 





1,3 juta 


pengguna MP3 player iPod keluaran Apple 
Computer sampai akhir 2003. Di Indone- 
sia, penjualan iPod per bulan antara 100- 
200 unit. 


SUMBER: DANCEFRONTDOOR.CO.UK DAN PT ISTIDATA, 
DISTRIBUTOR TUNGGAL APPLE COMPUTER DI INDONESIA 





komputerakt!f 77 1 7 April 2004 








BERITA AKTUAL 








Aha, Windows Bahasa Indonesia 


ni bukan isapan jempol semata. Bulan Juni 
mendatang Microsoft Indonesia rencananya 
akan menjual Windows XP versi bahasa Indonesia. 

“Saat ini Windows tersebut baru dalam 
masa testing dan menunggu final build,” papar 
Wesly Sumenap (32), desktop product manager 
PT Microsoft Indonesia. Teknologi Windows 
berbahasa Indonesia ini menurutnya bakal 
mirip dengan versi aslinya. Microsoft Indonesia 
merangkul Departemen Pendidikan Nasional 
dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk 
mengerjakan proyek tersebut sejak September 
2003 silam. 

Lalu berapa harganya? Pasalnya, Redaksi 
pernah mendapati selentingan bahwa harganya 
bakal di bawah Rp 100.000. 

Menurut Wesly, pengguna Windows XP asli 
bisa men-download paket penginstalan versi 
bahasa Indonesia dari situs Microsoft secara 
gratis. Walau begitu, Anda tetap bisa membeli 
versi retailWindows XP bahasa Indonesia 
tersebut dalam kemasan berisi dua CD. 

Harga versi retail tersebut sama dengan 


CARI LOWONGAN KERJA? 


Pilihlah Spam 


alah seorang calon legislatif ( C 

Perjuangan saat musim aa lalu 
melakukan kampanye yang unik. Mariani 
Pakpahan (34) yang merupakan caleg untuk 
DPRD DKI Jakarta Selatan berkampanye dengan 
mengirim e-mail ke sejumlah penerima. Salah 
seorang awak Redaksi ikut menerimanya akhir 
Maret lalu, saat deadline edisi ini. 

Nama pengirimnya sih Lina. Tapi kurang jelas 
juga apakah ia termasuk salah satu simpatisan 
atau memang nama alias dari Mariani, karena 
kami tidak sempat konfirmasi. 

Sudah pasti isinya bukan jualan barang atau 











nda yang menanti iPod mini masih harus 
bersabar. Apple Computer menunda 
pemasaran iPod mini ke seluruh dunia sampai 
akhir Juli mendatang. Sementara ini, MP3 player 
cantik ini baru tersedia di Amerika Serikat. 

Tapi, distributor tunggal Apple Computer di 
Indonesia, PT Istidata, berkata lain. “Mungkin 
pertengahan atau akhir April (sudah tersedia),” 
kata Ube, product manager Apple, PT Istidata. 
Wah, mana yang benar ya? 

Yang jelas, menurut Ube, MP3 player berka- 
pasitas 4 GB ini bakal dibanderol sekitar US$ 
215 (Rp 2,37 juta). Kalau tak sabar menunggu- 
nya, beli saja iPod yang sudah tersedia sejak 
Agustus 2003. Yang berkapasitas 15 GB 


Menanti si Mini 


versi lamanya. Yang Home Edition dibanderol 
US$ 230 (sekitar Rp 1,9 juta), sedangkan 
Professional Edition bisa Anda dapat dengan 
harga US$ 350 (sekitar Rp 3 juta). 

Wesley juga mengungkapkan bahwa sesudah 
ini Microsoft Indonesia berencana untuk 
mengeluarkan paket Microsoft Office 2003 
dalam bahasa Indonesia. Kapan? Katanya sih 
semester depan. 

Microsoft menargetkan kalangan akademisi, 
instansi pemerintah dan korporat yang akan 
segera mengadopsi Windows berbahasa 
Indonesia itu. Hm, apa iya? 

Banyaknya istilah yang berubah mungkin 
malah jadi pekerjaan rumah baru buat kalangan 
yang sudah kadung akrab dengan Windows 
versi bahasa Inggris itu. Dari info yang kami 
dapat misalnya, istilah “File” akan menjadi 
“Berkas”, “Mouse” menjadi “Tetikus”, dan 
seterusnya. Eli 


www.microsoft.com/indonesia 
PT Microsoft Indonesia (021) 520 8111 


http://karir.gramedia-majalah.com 


jasa, tapi berisi ajakan untuk mencoblos partai 
berlogo banteng bermoncong putih sekaligus 
mencoblos nama Mariani saat Pemilu 5 April 
2004 kemarin. 

Lha, apa tidak masuk kategori spam tuh? “Iya 
dong. Itu spam, tapi content-nya baru. Tapi terus 
terang saya jadi baca. Saya nggak tahu apa di luar 
negeri (hal ini) juga dilakukan. Yang menarik itu 
sejauh mana efektifnya?” kata Donny Budi Utoyo 
(29), koordinator ICT Watch (Center for ICT Studies 
Foundation) yang juga menerima e-mail yang sama. 

“Tapi saya sendiri terganggu, karena 
membebani mailbox,” katanya lagi. Sial 
Anda bisa melirik Element 


la | 
Aireo, MP3 player buatan 


SonigCast. Dengan kapasitas 1,5 GB, Aiero 
merupakan MP3 player pertama yang mendukung 
teknologi Wi-Fi. Harganya US$ 300 (sekitar Rp 
2,6 juta), tapi belum tersedia di sini. EX 


NO9 31ddVv :0LO4 


harganya US$ 325 (sekitar Rp 2,8 
juta): 20 GB US$ 425 (sekitar Rp 
3,7 juta), dan 40 GB senilai US$ 
525 (sekitar Rp 4,5 juta). 

O ya, sebagai alternatif 


www.apple.com, www.cnet.com, 
www.sonigcast.com 
PT Istidata (021) 316 0888 





FOTO: RANO KUSUMA 


Lawas 
Memelas 


ejumlah artefak komputer dan barang digital 

ternyata mondok di sekretariat Apkomindo 
(Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) di 
Plaza Glodok, Jakarta Barat. Tadinya Apkomindo 
berniat untuk menyiapkan museum untuk benda- 
benda antik tersebut, namun sekarang malah 
dipajang begitu saja. 

“(Membangun museum itu) harus ada tempat 
yang memadai, kurator, pencatat tiap-tiap item, 
penyelidik, dan sebagainya,” kata Ir. G. Hidayat 
Tjokrodjojo (56), ketua Apkomindo. la mengaku 
kewalahan bila Apkomindo harus mengurus 
semua itu sendiri. 

Barang-barang yang jumlahnya sekitar 100 
buah itu sempat dipamerkan di arena pameran 
komputer Indocomtech 2002, di Jakarta Hall 
Confention Center, Jakarta, Oktober 2002 silam 
itu beragam. Ada komputer kuno merek Apple, 
komputer kecil-kecil, hard disk sebesar batu 
bata, card ISA 8 bit, UPS berukuran jumbo, atau 
kibor tebal dengan desain yang masih kaku. 
Semuanya sudah tidak berfungsi lagi. 

Yang tertua berasal dari kurun 80-an. Apkomindo 
menghimpunnya dari koleksi beberapa perusa- 
haan anggota asosiasi. 

Hidayat yakin, jika semua pihak mau mendu- 
kung gagasan ini, maka jumlah dan ragam 
barang-barang bernilai tinggi itu akan semakin 
komplet. Dan sebuah museum (ba sal 





Sekretariat Nasional Apkomindo 
(021) 62302935/36 








Bisa Saya 
Bantu” 


erhati-hatilah berbicara saat 

berinternet, karena sebentar lagi 
internet browser akan mengerti 
ucapan Anda. Opera Software ASA, 
pembuat browser Opera, tengah 
bekerja sama dengan vendor PC IBM 
untuk membangun browser internet 
bersuara. 

Dengan menggabungkan teknologi 
Via Voice milik IBM ke dalam browser 
Opera, kelak pengguna internet bisa 
browsing, meminta informasi, sampai 
mengisi formulir online secara 
interaktif hanya dengan berbicara, 


tanpa perlu klak-klik mouse atau kibor. 


“Suara adalah cara alami dan 
paling efektif untuk berkomunikasi. 
Beberapa tahun lagi ini akan menjadi 
cara utama untuk kita berinteraksi 
dengan teknologi,” Christen Krogh, 
vice president engineering Opera 
Software ASA. Aplikasi tersebut 
dijuluki multimodal web browser, yaitu 
aplikasi web yang memiliki antarmuka 
suara dan visual. 

Motorola, Opera Software dan IBM 
sedang membangun bahasa 
pemrograman untuk mewujudkan 
aplikasi multimodal. Namanya X--V, 
singkatan dari XHT ML--Voice. Browser 
pintar ini rencananya juga bisa 
digunakan dengan PDA dan ponsel. 

Prototipe browser Opera dengan 
ViaVoice ini sudah ditunjukkan pada 
pameran teknologi berbasis suara 
(speech technology) di San Francisco, 
Amerika Serikat, akhir Maret lalu. 
Kata-kata pertama yang keluar, “Hi. I 
am your browser. What can | do for 
you?” Ki 





www.opera.com 
www.ibm.com/pvc/multimodal 


Satu Hilang, Seribu Berbilang 





ulai 1 April kemarin, XL-Ritel bubar jalan. Gerai-gerainya yang saat ini berjumlah 366 


Iv akan bergabung dengan jaringan OkeShop milik Trikomsel. 

“Kerja sama ini pastinya akan saling menguntungkan. Dari segi efisiensi dan distribusi 
penjualan, tentunya akan meningkatkan penjualan produk-produk proXL” tegas Kusnadi 
Sukarja, director Sales & Marketing — Consumer Solutions PT Excelcomindo Pratama, di 
sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama pada 26 Maret lalu di Jakarta. 

Iya, sebagai gantinya, produk proXL bisa Anda temui di seluruh gerai OkeShop yang 
saat ini berjumlah lebih dari 500 gerai dan ada di 40 kota. Walau XL Ritel hilang, Anda 
tetap bisa mengunjungi XLShop untuk mendapatkan layanan proXL. Kisi 


PT Excelcomindo Pratama, (021) 579 59818 
Call Center proXL — 818 











Kalau setiap orang bisa bikin 
blog, lantas siapa yang baca selain 
si penulis dan sebagian teman- 
temannya? Untuk kasus Indonesia: 
kalau biaya koneksi dial-up masih 
mahal, siapa yang mau buang pulsa 
dan berboros kuota durasi koneksi 
demi teks bertele-tele tentang sakit 
hati ditinggal pacar? 

Maka kaum sinis akan bilang, 
“Blog itu mainan orang goblog yang 
eksibisionis...”. Bagi mereka, milis 
lebih enak karena jelas siapa saja 
penerimanya, meski belum tentu 
menyimaknya. Chatting juga lebih 
mengena, karena real time. Blog, 
apalagi tanpa dukungan laporan 
statistik web dan tagboard maupun 
kotak komentar, hanya membuat si 
penulis merasa telah berpidato di 
depan khayalak, padahal yang 
dilihatnya cuma baliho raksasa 
bergambar kerumunan orang. 

Tapi, kenapa blogterus 
bermunculan ? Apa karena banyak 
orang sakit jiwa, merasa tak punya 
teman yang bisa diajak ngobrol tatap 
muka? Mungkin. 

Ada juga kemungkinan lain, 
semisal tersalurnya isi lamunan yang 
didapat saat duduk di atas kloset. 
Pikiran itu boleh jadi jenial dan ilhami, 
tapi dunia (dan media) kan sering 
tidak adil karena lebih mendahulukan 
siapa yang menyatakan, bukan apa 
yang dinyatakan. Sama-sama soal 
louhan mati di akuarium, kalau yang 
meratap di blog adalah Bill Gates 
tentulah lebih bernilai ketimbang saya 
yang melolong. 

So? Jangan terlalu berharap dari 
blog. Bikin dan isilah dengan target 
super-rendah: supaya ada pihak yang 
menyimpankan isi hati dan benak 
kita, sekalian agar kita belajar 
menulis secara efektif. Dibaca dan 
ditanggapi orang, itu hasil, bukan 
tujuan. 

Dari arsip blog kita bisa 
mengevaluasi mutu tulisan dan 
kelengkapan pikiran kita. Kalau salah 
tinggal kita koreksi. Kalau malu dan 
menyesal tinggal kita hapus entrinya, 
bila perlu blognya sekalian. O ya, 
cuek saja kalau dibilang goblog. 





3 Kera al PI ray mekar TER - SN rapi 
Ma Spa De Lana ba, Maman Lb 
EA EA SN MAh, 





komputerakt!f 77 1 7 April 2004 








Untung Ada Edisi 15 


Saya remaja 17 tahun yang 


sangat senang dengan komputer. 


Teman-teman saya sangat 
penasaran, kenapa saya yang 
tidak pernah mendapat kursus 
komputer bisa tahu banyak 
tentang komputer. Saya hanya 
menjawab bahwa saya 
memperolehnya dari membaca 
majalah komputerakt!f . Saya 
mengetahui majalah ini dari 
sebuah majalah game, dan saya 
tertarik. Beberapa waktu yang 
lalu komputer saya kena virus 
Cinta. Untunglah ada edisi 75 
(10 Maret 2004) yang 
membahas virus Cinta di rubrik 
No Problem Lah. 

Fanji Wahyudi Kobandaha 
Manado 95238 

Sulawesi Utara 


Terselamatkan Internet 
Aku berlangganan majalah 

ini, tapi datangnya sering 

terlambat. Karena jaringan 

internet sudah masuk di 

daerahku, lewat situsmu, aku 

tidak terlambat lagi 

membacanya. 

Wisnu 

Poso 96714 

Sulawesi Tengah 


Masukan Anda sangat 
berharga. Kami pun senantiasa 


berusaha agar dapat melayani 
Anda dengan lebih baik. 


DARI ANDA UNTUK SEMUA | 


Ingin CD Bundel 
Sebagai pembaca setiamu, 

di hari ultahmu tentu ada 

yang spesial untuk 

pembacamu. Saya ingin CD 

bundel komputerakttlf. 

Hendarlan 

Purwakarta 41111 

Jawa Barat 


Koreksi & Ikut 
Fun&Easy 

Saya ingin mengoreksi 
sedikit tulisan di edisi 76 (24 
Maret 2004) halaman 69 
dengan judul “Sulawesi Utara 
2“, seharusnya “Sulawesi 
Tenggara ...”. Kota Bau-Bau 
berada di Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

Selain itu, saya kagum 
dengan pengorbanan Pak 
Guntur untuk datang ke 
Surabaya, yang hanya ingin 
mengikuti workshop Fun& Easy. 
Seandainya saya kebagian 
tempat di Fun&Easy kemarin, 
saya pasti akan berkenalan 
dengan Pak Guntur, yang 
kebetulan satu daerah dengan 
saya. Bagaimana cara menjadi 
anggota Fun&Easy! Berapa 
biaya pendaftaran dan 
jurannya! 

Laode Muhammad Saharuddin 
Gresik 


Jawa Timur 


Dengan demikian kesalahan 
telah diperbaiki. Untuk mengikuti 
Fun&Easy, silakan menghubungi 
Ibu Ririn di nomor telepon (031) 
331 6931, 331 6360. 


Kali ini Surat Utama absen 
karena belum ada yang 


layak. Harap maklum. 








Surat via e-mail dialamatkan ke surat-aktif@gramedia-majalah.com. Via faksimili 


ke (021) 634 1833. 


komputerakt!f 77 1 7 April 2004 


Semua surat harus mencantumkan nama dan alamat lengkap. 








Pagi, SY mau tanya perihal 
pembelian majalah edisi 
sebelumnya. 

Girivirya (19) 

0815922xxxx 

Palembang 

Silakan hubungi Unit Layanan Jual 
(ULJ) Gramedia Majalah di nomor 
telepon (021) 586 0441, 536 0442, 
atau e-mail ulj@gramedia- 
majalah.com. 


gimana kalau isimu ditambah dgn 
rubrik humor atau guiz berhadiah. 
Hendra M (33) 

08153746xxxx 

Siak 


Langkah2 pd edisi 76 bkn video 
musik pd program Pinnacle Studio! 
Gimana mendpt program ini? Sukses 
buat komputer aktif. 

Hasan (36) 

0812480xxxx 

Jayapura 

Hubungi Vitesse Computer Inc., 
telepon (021) 600 8722 atau e-mail 
Vitesse@indo.net.id. 


Majalah ini dikoleksi utk melengkapi 
pustaka pribadi amat bagus. Tapi 
sayang koleksi ku jadi rusak krn 
guntingan kupon ! Usul kupon pd 
lembar kecil tersendiri. 

Ir. Bagus Sugiantoro (43) 
081334 76xxxx 

Malang 


sy langganan komp.aktif, tp kok sy 
tdk dkasi edisi 60-75? kt agen, tdk 
terbit. Mana yg benar? Lalu utk 
pesan edisi 73 gmn? Mkasie. 

Icha (14) 

08131095xxxx 

Ciputat 

Maaf atas ketidaknyamanan yang 
Anda alami. ULJ Gramedia Majalah 
sudah menghubungi Anda, bukan? 


Saya salut ama respon tim kerja 
komputer aktif, demikian 
antusiasnya menanggapi keluhan 
pelanggan. Jujur aja ketika saya psan 
edisi lawas & tdk dikirim2 saya 
langsung menghujat , ternyata 
majalah ini ama aja dgn yg lainnya 
terus saya cek & ternyata malah 
saya yg salah tapi 1 minggu kmudian 
langsung dikirim. Sekali Ig saya salut 









& mohon maaf saya udah berburuk 
sangka. Saran saya pendistribusian 
majalah ini yg hrs lebih ditingkatkan & 
bhsnya lebih ditingkatkan kpd bhs 
indonesia yg baik & benar bukankah 
majalah ini juga sbg majalah 
pembelajaran? “ 

Agustea (30) 

0815406xxxx 

Bandar Lampung 


kapan no problem lah 
dibukukan,mas? penting, lho! 
Bisri (40) 

0815488 1xxxx 

Cilacap 


semua edisi komputeraktif di CDkan, 
perlu diperbanyak buku sejenis mudah 
& berfaedah 

Achmad Rifai (38) 

0812359xxxx 

Pamekasan 


Saya mungkin masih tergolong anak 
kecil, tetapi dengan bantuan majalah 
yang dibeli kakakku ini, aku pun bisa 
program ADOBE PHOTOSHOP 
meskipun masih dibimbing kakak. 
Terima kasih ya rubrik panduannya. 
Oh ya, pertahankan dan kalau bisa 
tingkatkan bahasa penjelasan yang 
mudah dimengerti itu. Terima kasih. 
Elly Fitriana (10) 

0856337 xxxx 

Tulungagung 


harga jgn naik dong!Knp kok fun&easy 
tidak diadain di jogja? Jogja kan kota 
pelajar! 

Heppy Wahyu Setyawan (19) 
0856294xxxx 

Yogyakarta 


Kirimlah surat kepada 
kami via SMS ke nomor 
0812 109 5999 dengan 
menuliskan 
KMAIL-cspasi-nama/ 
usia/lokasi/isi surat 
pembaca. Sertakan 


alamat e-mail di akhir 
pesan, jika Anda 
mengharapkan 
tanggapan segera dari 
kami. Tersedia hadiah 
menarik bagi Anda yang 
beruntung. 





Anda beruntung 


Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam 
bagi-bagi hadiah komputer , dan selamat bagi 
Anda yang kali ini meraih keberuntungan. 


Himawan, 
Ciwedus Cilegon 


Yosua BudyS, 
Pare Kediri 


L.E. Beby Souhoka, 
Kelapa Gading 
Herry Hendrawan, 


Kopo Bihbul, Bandung 


Retno Etikowati, 
Tegal Gede Jember 





Joni Eka Saputra, Villa Idaman Batam 
Nely Noer Sofwati, Kebun Bunga Banjarmasin 


T-Shirt komputerakt!f 


Ahmad Syafiri, Bintoro Demak Vincent, Melati Mas Serpong Ramdhani, Sukaraja, Bogor Wahyu Diantoro, Krembung Sidoarjo 
Gigih Imam Nugroho, Sragi Pekalongan Tatag Primiawan, Banyu Manik Semarang Moh. Sifa, Budi Utomo, Pontianak 

Mulyono, Sepinggan Baru, Balikpapan M. Fajrin N, Kertak Hanyar Banjarmasin Maryanto, TB Arum, Rangkasbitung 

Habie Wirachman, Sunter Jakarta Siswaluyo, Graha Estetika Semarang Nyoman Gita A. PD. Sambian Klod Denpasar 

Dani Permana, Wisma Trisula Bogor Doni Arma, Minasjaya Biak Nurul Hadi, Wahid Hasyim Kediri M. Muliawan, Damai Cipete 


Rudy Alfiansyah, Kandangan Kalsel Suparno, Keramat Pela Jaksel Adam Budiono, Solokpandan, Cianjur 
Tjiptono Aribowo, Kp. Tendean Mojokerto Adrianus Alla, Tikala Manado Hendra Gunawan, Darmaga Bogor 


MEMUDAHKAM, MENYENANGKAN 





Arief Rahman 
Hakim, Citeureup 
Cimahi 

A. Rahman, 

Ps. Baru 
Balikpapan 
Krisnan H. 
Pratomo, A.Yani 
Wonosobo 
Beny Aryawan, 
Perum GKB 
Gresik 

Rio Widhi 
Perdana, 
Wijaya Kusuma 
Samarinda 


Aripin L Sunardi, 
Perum Citra Jakarta 
Sutiyono, 

Sleman Yogyakarta 


Irvan Maulana, Sukajadi Bandung Utara R. Agung D. Haryuna, Manunggal Bogor Demetrius Rona N, Mega Cinere Depok 


Sakman F, Perum Sawojajar Malang M. Ridwan, ST, Machmud Tj.Pinang M. Said HS, Balikpapan 


Indah Ayu S, Karang Panas Semarang Selatan 


Aa 
| LAPORAN Ea YA 21 MOLC 





kok tidak ada kursi? 


seandainya sebuah “blog' kita sama- 
dengankan sebuah rumah, bilik tanggapan 
(comment box) saya ibaratkan seperti kursi 
tamu yang ditata melingkar, dengan hiasan 
atau apapun saja hasil karya kita 
ditengahnya. biasanya berganti-ganti setiap 
beberapa saat. 


mungkin hari ini kita memajang rangkaian 
bunga, bisa jadi besoknya kita memamer- 
kan lukisan, atau malah di suatu hari 
beberapa waktu lalu, ditengah kursi yang 
melingkar itu adalah sepiring goreng pisang 
hasil masakan tangan kita sendiri yang 
dihidangkan. 


sehingga para tamu yang memang sengaja 
datang untuk melihat apa yang kita sajikan, 
bisa nyaman kerasan duduk melingkar 
sambil memandangi dan terkadang 
menanggapi hidangan atau sajian yang kita 
buat untuk mereka ketika itu. 


sedangkan bilik sahutan (shout box) bisa 
diibaratkan sebagai teras rumah dengan 
kursi bambu sebagai penghiasnya. selain 
membuat manis rumah kita, juga sejenak 
memberikan tempat bagi siapa saja yang 
kebetulan sedang lewat untuk sekedar 
memberikan senyum, melambaikan tangan, 
menanyakan kabar atau bermain mata dan 
lain sebagainya. dan balasan yang kita 
berikan seperti suguhan minuman pengusir 
dahaga. menyegarkan... 


gredika enha ketika 3:00:31 PM, 
16 Maret 2004 lalu 


Demikian Gredika Noor Hanes (28), 
seorang karyawan perusahaan tekstil di 
Solo, Jawa Tengah, memberikan pengan- 
daian seputar blog dalam weblog-nya 
(daunlontar.blogspot.com). Bahasanya 
lumayan enak dibaca, tak heran kalau kerap 
mendapat kunjungan dari para blogger — 
sebutan bagi pengguna weblog -— lain. 
Bahkan, sempat keluar menjadi pemenang 
pertama untuk kategori khusus Indoblog 
Award 2003-2004. 


Soal blog yang menarik Gre lebih memilih 
weblog yang menghibur. “Kalo saya sih, 
suka yang isinya bukan cuma diary saja, 
tetapi ada pengetahuan yang dibagi. Kalau 
bisa sih blog itu juga menghibur,” ujarnya 
saat dihubungi via Yahoo! Messenger. 


http:// 

Message PN 
v 

Name En @ 


«« April 2004 »- 


Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

1-2 8 
4 5 6 8 9 10 
Ie IA RB 
EK: BAN” NP NP 2 BP 2 
25 26 27 28 29 30 


If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





berekspresi 


Menjalin Ada banyak 
hal menyenang- 


fiame | 1PO marei Ph | - 
persahabatan kan menunggu 


8 Anda lewat 

- melalui Duku weblog. Mulai 
j2  harianonline | daridapat 

" kawan baru, 


pengalaman baru, sampai pengetahuan 
baru. Lihat saja penuturan beberapa 
pengguna blog Indonesia yang Redaksi 





Tambah temui. Semua memberikan testimoni 
teman dan bahwa punya weblog sendiri itu banyak 

ang utama enaknya. 
yang Cara pembuatannya lebih gampang 
ada tempat : dari yang Anda bayangkan. Tak perlu 
sebagai | banyak belajar dan mengenal bahasa 

: Enda Nasution (28), pemrograman HTML terlebih dahulu. 

koleksi tulisan internet marketing Yang perlu Anda lakukan hanya 


yang juga strategist di sebuah 


bersifat ku rang Online Tete aGPna 
Bangkok, Thailand. 


lebih se pe rti enda.goblogmedia.com 





A journal of Wiwin Tn 








jurnal pribadi.” : 
Et 
, “Seru aja...liat 
: blog-nyaorang2 
5 laen. : (| adi) Vivin (24), mahasiswi 
“4 ANT 5 Tn dan pengajar bahasa 
Blog ini dibuat pengen bikin Peang 
utk cerita sama sendiri. Malang, Jawa Timur. 


sweetanddelicious 
-blogspot.com 


keluarga dan 
temen di 
Bandung. 
Kadang karna 
ortu (orangtua) Nita Yuanita (27), 
jarang dosen di Program 


' Studi Teknik Kelautan 
internetan, blog ITB yang sedang 





saya di print kuliah S3 di Asian 
| Ih dik Institute of Technology 
Olen adl (Water Engineering 
supayayang di Management 
rumah bisa Program), Bangkok, 
3 Thailand. 
baca ) nita.goblogmedia.com 





mengikuti panduan yang ada. 

Nah, pada kesempatan kali ini 
kami akan memandu Anda untuk 
membuatnya. Mulai dari 
memanfaatkan apa yang sudah 
disediakan oleh si empunya 
layanan weblog gratisan, sampai 
bagaimana Anda bisa bermain dan 
berkreasi lebih jauh dengan weblog 
yang Anda miliki. Termasuk tips dan 
panduan bagaimana cara 
melakukan update lewat ponsel, 
baik itu melalui SMS, MMS, dan 
WAP, yang selama ini belum banyak 
dimanfaatkan. 


POSTED AT 4/7/2004 AT 5:41 PM 
BY ADIT, SONI, OKKY, YUL | DERRY 





“Asiknya 

banyak 

teman. kalau Achmad Bisri (28), 
desainer web 

mau maen PT. Swamedia 

ke Jakarta, Informatika Bandung 

Yogya www.achmadbisri.com 


Bandung, Surabaya pasti ada 
teman blog.” 


“Blog itu tempat saya nulis 
kejadian yang terjadi di 
sekeliling saya.. yang suatu 
saat bisa saya liat lagi untuk 
dibaca ... buat saya pribadi, 
saya jadi belajar banyak 
tentang (kode) html.” 


IHSIS ISVLNIWNMOG 








“Selain hobi 
(desain dan 
periklanan), 
juga buat 
promosiin diri 

h Aidil Muladha (23), 
(usa a mahasiswa Jurusan 
desainnya Komunikasi, Universitas 

Mustopo, Jakarta 

yangbermama Yao 
Alegodesig n) . egotime.alegodesign.net 
Selain itu, 


bisa dapat temen lebih 
banyak.” 








“Punya weblog 


itu yang jelas 
bisa nambah | 
Donny Kurniawan (23), 
teman, asal web developer manager 
| | TNL ( http:// 
kita ikut 
dalam komu- thinknolimits.com ), 
| Yogyakarta. 
nitas blog. im.doneeh.com 
Pengetahuan 


juga yang pasti akan 
bertambah, karena biasanya 
orang yang nge-blog juga 
mengunjungi weblog lainnya.” 








TIGIY ISVLNIWNNMOG 


ANNOG ISVLNIWNYOG 


Blog alias weblog bukanlah hal yang 
baru. Enda Nasution, salah seorang 
pelopor weblog di Indonesia, menulis 
bahwa sebutan blog pertama bisa 
dianugerahkan pada halaman What's 
New pada browser Mosaic buatan Marc 
Andersen pada tahun 1993. 


Selanjutnya, pada Januari 1994 Justin 
Hall memulai website pribadinya yang 
diberi nama Justin's Home Page, yang 
kemudian berubah menjadi Links from 
the Underground. Website ini yang 
menjadi blog pertama yang sudah mirip 
dengan blog yang Anda kenal saat ini. 


Hingga pada tahun 1998, jumlah blog 
belum berkembang secara signifikan. 
Pembuatan blog pada saat itu memer- 
lukan keahlian dan pengetahuan khusus 
tentang pembuatan website, HTML dan 
web hosting. 


Baru pada Agustus 1999 sebuah peru- 
sahaan di Silicon Valley, San Francisco, 
California, Amerika Serikat, bernama 
Pyra Lab meluncurkan layanan 
Blogger.com (www.blogger.com) yang 
memungkinkan siapa pun dengan 
pengetahuan dasar HIML, dapat 
menciptakan blog-nya sendiri secara 
online dan gratis. 


Sebenarnya, satu bulan sebelumnya, 
Pitas (www.pitas.com) sudah memulai 
layanan pembuatan blog gratis, namun 
layanan ini masih kurang mendongkrak 
minat orang. Baru setelah Blogger 
muncul, jumlah pengguna bloggerterus 
bertambah hingga saat ini. Sampai- 
sampai kini sangat sulit untuk mendata 
perkembangan jumlahnya. Coba saja 
kunjungi Eatonweb Portal (portal. 
eatonweb.com), ada seabrek daftar 
blog di seluruh dunia terdaftar di sana. 


Nah, bila Anda ingin tahu lebih banyak 
lagi soal blog, Baca ulasan Enda 
Nasution pada weblog-nya di alamat 
enda.goblogmedia.com. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


YVWNSNM ONVH :NYHOdVI OLOJ-OLO4 AYVH 134HOS VIMNI1O :13GO1 an 


| LAPORAN as YA 21 MOLC 





Manfaatkan 


layanan 
weblog 
gratisan 
untuk 


membuat 


catatan 
harian. 


| http:// 


| Message 


Name 


bar b.4 | 
| Submit D 


«« April 2004 »-5 


Ming Sen Sel 


4 5 6 
Ip ME 
18 19 20 21 
25 26 27 28 


1 
8 
1S 
22 
29 


Rab Kam Jum Sab 


2 3 
9 10 
16 17 
23 24 
30 





Contact Me 


If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 


komputerakt!f 77 1 7 April 2004 





Instan dan 


anpa perlu menguasai bahasa pemrograman web (HTML) pun Anda bisa bikin 
weblog. Coba saja beragam layanan weblog yang bertebaran di jagat maya. 
Rata-rata gratis, sehingga Anda tak perlu merogoh kocek. 
Desainnya sudah tersedia, tinggal Anda pilih saja. Agar mudah memilih 
layanan weblog yang berfitur lengkap dan gampang diakses, pertimbangkan 
beberapa layanan berikut. Kebanyakan buatan luar, tapi ada juga yang lokal. 


POSTED AT 4/7/2004 AT 5:41 PMBY YUL 


Website: www.blog-city.com 
Domain weblog: xxxxxxx.blog-city.com 


Blog-City 

Layanan weblog gratis ini punya 
fasilitas yang cukup beragam. Meskipun 
gratisan, Anda bisa memilih opsi berbayar 
jika ingin mendapatkan fitur yang lebih 
komplet. 

Mekanisme pendaftarannya tak terlalu 
banyak makan waktu. Anda juga tak perlu 
membuat desain sendiri, karena ada 
beberapa template tampilan yang bisa 
digunakan. Memang tak banyak 
jumlahnya, tapi cukup membantu. 

Yang menarik dari layanan ini adalah 
fitur photo album dan fasilitas bookmark. 
Dengan album foto misalnya, Anda bisa 
meng-upload sejumlah gambar/foto 
kemudian “menariknya” ke weblog. 
Sementara bookmark adalah fasilitas 
untuk menandai setiap berita yang 
masuk, sehingga Anda bisa membagi 
berita-berita tersebut dalam sebuah 
kategori. 

Fitur standar yang tersedia antara lain 
file briefcase, shout box atau tag board, 
boks search (pencarian), sampai fasilitas 
backup data. Ada juga fasilitas untuk 
menyisipkan kalender kegiatan, bikin 
virtual neighborhood, dan explore 
trackback. 


BLOGGER 


CARATI TOUR MAS BLOG 





Website: www.blogger.com 
Domain weblog: xxxxxxx.blogspot.com 


Blogger 

Pada awal tren weblog, situs inilah yang 
paling beken di kalangan pencinta weblog. 
Jika mengunjungi situs blogger.com, Anda 
bisa melihat daftar pengguna layanan 
weblog ini yang terhitung cukup banyak. 

O ya, fasilitas layanan weblog ini punya 
saudara kembar yang beralamat di 
www.blogspot.com. Jika Anda mendaftar 
di blogger.com, maka Anda akan 
mendapatkan alamat domain di 
blogspot.com. 

Fiturnya cocok untuk para pengguna 
baru. Anda akan dituntun tahap demi 
tahap untuk membuat blog. 

Fasilitas standar yang Anda dapatkan 
antara lain /ink situs, arsip data, dan fitur 
entry berita yang mudah digunakan. 
Tampilan template-nya juga cukup banyak. 
Sayangnya, di sini tidak ada fasilitas menu 
cepat untuk mengubah tampilan. 

Anda tetap bisa mengutak-atik 
tampilannya agar lebih oke dan personal 
dengan memanfaatkan fasilitas edit 
template. Tapi, untuk itu Anda harus 
menguasai bahasa pembuatan web alias 
HTML. Itu jika Anda menginginkan 
tampilan yang maksimal. Jika ingin yang 
simpel, ya pakai saja yang standar. 


Website: www.tblog.com 
Domain weblog: xxxxxxxx.tblog.com 


tBLOG 

Tampilan website layanan bikin 
weblog ini apik dan keren. Dengan 
fasilitas yang ada di situs tersebut, 
Anda pun bisa membuat blog sebagus 
tampilan tBLOG. 

Kelebihan yang dimiliki weblog 
gratisan ini adalah tidak adanya 
banner iklan yang menggangu tampilan 
weblog. Buat pengguna pemula, cara 
awal bikin weblog-nya akan sangat 
memudahkan. Ada panduan tahap per 
tahapnya, mirip Blogger. 

Tersedia pula menu pengeditan 
langsung, tanpa repot mengutak-atik 
bahasa HT ML-nya. Anda bisa langsung 
menambah gambar, mengubah 
tampilan header, warna latar, jenis 
huruf, sampai tampilan pointer. Jika 
perlu, Anda bisa mengedit HTML. 

Fasilitas lain yang tersedia di sini 
adalah sarana untuk bikin template 
desain (Pro template creator). 
Manfaatkan pula fasilitas tBLOG 
Friends untuk membuat jaringan 
perkawanan khusus. Fitur standar 
yang tersedia adalah pengarsipan 
entry, smiley, tag board sampai image 
upload tool. Eh, di sini juga ada 
fasilitas bikin slideshow, lho. 


Website: www.blogdIrive.com 
Domain weblog: xxxx.blogdrive.com 


Blogdrive 

Dengan satu account saja, Anda 
bisa membuat lebih dari satu alamat 
weblog pada layanan ini. 
Pendaftarannya mudah. Setelahnya, 
Anda tinggal tentukan alamat weblog 
dan langsung bisa berkreasi dengan 
jurnal online tersebut. 

Layanan weblog satu ini juga cocok 
bagi para weblogger pemula. Template 
desainnya cukup banyak. Tersedia 
pula sejumlah header yang bisa 
dipilih-pilih. Fasilitasnya antara lain 
kalender, tag board untuk pengunjung 
mengisi pesan, dan ada juga 
sejumlah area yang bisa diisi dengan 
foto Anda. 

Jika kurang puas dengan tampilan 
desain yang tersedia, Anda masih 
bisa mengutak-atiknya. Tersedia menu 
edit lansung untuk header, sisi kiri- 
kanan weblog, sampai warna latarnya, 
tanpa perlu pusing dengan kode 
HTML. Begitu juga saat memasukkan 
entry berita baru. Tampilannya yang 
muncul di kotak edit akan serupa 
ketika di-upload. Istilahnya WYSIWYG. 

Anda juga bisa memberikan 
otorisasi kepada teman untuk ikutan 
mengisi weblog yang Anda buat. 





Website: www.mblog.com 
Domain weblog: www.mblog.com/xxxxxx 


mBlog 

Bila blog pada penyedia layanan 
weblog umumnya hanya bisa Anda 
update dari PC, yang satu ini beda, 
Bung. Dengan mBlog, Anda pun bisa 
melakukan update melalui e-mail 
dan MMS dari ponsel. 

Bahkan, weblog Anda tersebut 
bisa tampil dalam bentuk WAP site 
dan bisa diakses dan dikelola 
melalui ponsel yang punya fasilitas 
GPRS dan WAP. Bahkan, jika ponsel 
Anda mendukung XHTML, weblog ini 
bisa ditampilkan di ponsel beserta 
gambar-gambarnya. 

Untuk bisa meng-update weblog 
via ponsel, Anda perlu mendaftarkan 
alamat e-mail ponsel terlebih 
dahulu. Panduannya terpapar 
lengkap setelah Anda mendaftarkan 
diri. 

Meski mobile, tetap saja weblog 
tersebut bisa Anda edit via PC. 
Setiap weblog yang dibuat di sini 
akan dilengkapi dengan tag board, 
TrackBack (fasilitas komunikasi 
internal antar-weblog), public search 
engine, notifikasi berita via e-mail, IP 
banning, sampai upload file dan 
image ke weblog. 





Website: blog.boleh.com 
Domain weblog: blog.boleh.com/xxxxx 


blog.boleh 

Yang satu ini asli buatan lokal. 
Penyedianya adalah portal lokal yang 
banyak dikunjungi oleh netter kawula 
muda. 

Fasilitasnya nggak kalah dengan 
layanan weblog luar. Jika Anda 
menjadi salah satu anggotanya, 
Anda bisa merasakan interaksi yang 
tinggi antaranggotanya. Teman 
gampang Anda dapat bila Anda rajin 
mengunjungi weblog anggota lainnya. 

Sayangnya, weblog ini tidak 
menyediakan template desain. 
Hanya ada satu desain standar saja 
yang bisa digunakan oleh semua 


anggota. Namun, fasilitas yang 
didapatkan setiap weblog cukup 
lengkap. Dari daftar pengunjung, 
fasilitas tag board (di sini bernama 
“Comments”), kalender, pencarian 
posting, sarana cetak, kirim berita via 
e-mail, sampai fasiltas bookmark 
untuk setiap post. 

Cara membuatnya pun tak sulit. 
Setelah Anda mendaftar, mengisi 
profil, meng-upload foto/gambar 
langsung dari PC, weblog pun 
kemudian tinggal diisi berita pribadi. 
Setiap berita yang diangkat pun bisa 
dimasukkan ke dalam sejumlah 
kategori. 


komputeraktIf 77 1 7 April 2004 


| LAPORAN 


Pa LN A «IN MOLC 





Tuliskan 
apa saja 
yang Anda 


suka agar 
semua 
orang turut 
membaca. 





http:// 


Iv 


Ke | sem (0 


«« April 2004 »-5 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 
In nee 
4 5 6 8 9 10 
Nee an ENG IT 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 





Contact Me 
If you want to be updated on this weblog 
Enter your email here 


Po KE 


komputerakt!f 77 1 7 April 2004 


ari Mulai 


ehkanlah isi hati dan pengalaman Anda di weblog. Tak jadi soal jika orang lain 
bisa membaca tulisan Anda. Toh, kalau mereka tertarik dengan tulisan Anda, 
Anda bisa berbangga. Pilihlah salah satu penyedia layanan weblog yang kami 
tunjukkan pada halaman 10-11. Kami sendiri memilih layanan dari 
www.blogdrive.com untuk panduan pada halaman ini. Selain mudah digunakan, 


fasilitasnya pun lumayan komplet. 


POSTED AT 4/7/2004 AT 5:41 PMBYSONI 


Buka situs www.blogdrive.com lewat 
browser Anda. Jika Anda belum meniliki 
account di Blogdrive, mendaftarlah lebih 
dulu. Klik link ISIGN UP HERE di sisi 


kanan. 





been gg mek SAY 
| eta Melon! Nala ah Pa Diya den aa 
Ma ai na bi 
arra £ 
(mann gi 




















Ka 
Ga! aa 
mana OS The Web 
mn | mes 
maa. - SIGN UP HERE 
mh User Name: 

ma Aa Pe 

LA (mm Password: 







Lon | 
FORGOT PASSWORD? 





yen, 


| | 
Ta NG NA EH 


Anda iminta mengisi borang (formulir) 
yang disediakan Blogdrive. Isilah borang 
tersebut, lantas klik (SubmitJ. 


Da Yara na Meng ab egg end ai 
Lah Vie Favoraa Foot tap 8 — 

PG) Gp GH searah 2 Poortas AP Mada | To MO 0 
r 






































aa mand au 


Fa ad ema 
Aa nun emo ba prank 
na 


“ 


Bam ate II pom old 


KIT 





7 4 A . P 
| |) 


LANGKAH 3 
Borang selanjutnya adalah isian nama 
untuk weblog Anda. Pada isian “Blog 
Location”, tulis alamat situs Anda. Ketik 
tanpa spasi, ya. Jika sudah terisi semua, 
klik (Submit|. 











LANGKAH 4 

Situs weblog Anda sudah jadi. Jika Anda 
ingin melihat isi situs sementara, klik pada 
link alamat Blog Anda. Tapi jika tidak, 
lanjutkan ke Langkah 5. 


Cek gu Ink belia bi gi 
Sta red wedang you Idoy 


Gusiomke Larut 


2 Gg ahani 
Add Agthots 


LANGKAH 5 

Anda sudah bisa mengisi situs Blog Anda. 
Untuk mengisikan tulisan baru, klik link 
(Add Entry) hingga terbuka halaman 


selanjutnya. 








Di sinilah tempat Anda mengetikkan 
diary. Ketikkan weblog Anda itu pada 
kotak isian di tengah layar. Jika ingin 
menulis dengan format HTML, klik tab 
(HTML View| di bawah kotak tersebut. 
Hilangkan centang pada (Make 
Public), agar tulisan Anda tak bisa 
dibaca orang lain. Usai itu, klik 


(Publish). 
o 


Ne Perted Dattes Cumeni 1 
Inrveee (ewean -zisia-— | 
— #ebdlinlaat Apar FA | - - 


Ear Cemara aan abu Balkan gara-gara lihai 




















sahara, du bata membuat diarp ondos-bu ceri 
Pp beresriku, Diderg dilria-hp4 bigo barat, dak 


Misaki Merssal 


Cabara #SLSIOS | Mardi Visikla 


na 


PPs Pub # 


FA Camumarge 


Untuk mengatur tampilan blog, klik 
ILayout & Designj| di sisi kiri. 
Sekarang, ada berbagai pilihan untuk 
mengatur tampilan blog Anda. 


BLOGORIVE" 





- Mn 3 Aa 0 Lapan Kk biigna 
— 


Asre 4 Shane an a layand tempiaia ari edit peer dang for rima 


Oa) KI NSNCT Ta 
buana) Ta) 
panT PALA ITA 


Mean an 


“hap Diet 








Lihat dulu tampilan blog Anda dengan 
mengeklik (View Page|. Weblog Anda 
akan ditampilkan pada jendela baru. 
Jika sudah puas, tutup jendela 
tersebut, lalu klik IUpdatej pada 
jendela Layout & Designs. 


























Mengganti desain blog 


Melihat contoh desain yang baru 





: PN ENTRiEs IMain - nirima - Layout & Designs 


:HEdit An Entry 
:ESearch Entries 





HENSETTINGS DN 
: : Blog Configuration : 
: Notifications 
| Authors : 
ButiitiEes S5 
:£ Import Funotions 


EDIT PROFILE SECTION 


EDIT SIDE SECTION 


Log Out 


ALLOW ENTRY NOTIFICATIONS 


ARCHIYE CALENDAR 
CONTACT FORM 
LIYE TAGBOARD 


EDIT/CLEAR TAG BOARD 


Not For The Sgueamish. Full page html editing for nirima. 
Note: please do not edit in this area unless... you know html 


MAIN TEMPLATE EDIT 


SELECT HEADER IMAGE or EDIT HEADER HTML 


EDIT WYSIWYG DEFAULT COLORS 


http://nirima.blogdrive.com 


Here is where yo) can select a layout template and edit your design for nirima 


Mengubah judul halaman 
| Menukar gambar atau HTML 
EDIT PAGE TITLE 


pada kop situs 


Mengubah tampilan halaman 
data diri Anda 


Mengganti informasi pemilik blog 
Menyulap warna teks dan latar 


Ijin menulisi blog 
Menampilkan kalender 


Borang komentar untuk 
Anda 


Tag board yang ter- 
update rutin 


Mengedit HTML 
halaman utama 


Mengganti HTML 
halaman komentar 


Mengubah format 
COMMENTS PAGE EDIT | 

| penulisan (style) untuk 
TAG BOARD CSS EDIT shoutboxt. 





LANGKAH 9 
Lain waktu, jika ingin mengubah atau 
menambahkan tulisan dalam blog 
Anda, masuklah ke 
www.blogdrive.com/manage. Usai 
login, klik link (New Entry) pada 
jendela yang tampil dan ulangi 
Langkah 6. 











Your Current Blogs 


NIRIMA 


NEW Am | ADD / REMOYE AUTHORS | DELETE BLOG 





JANGAN 
ASALAN 


Hati-hati saat Anda hendak meng- 
ubah (MAIN TEMPLATE EDITJ atau 
ICOMMENTS TEMPLATE EDIT) 
pada Langkah 7. Tampilannya 
mungkin seperti gambar di bawah 
ini. Jangan ubah sintaks yang diapit 
oleh tanda kurung | J, misalnya 
(time), (author), dan sebagainya. 
Sintaks tersebut akan dibaca oleh 
blog sebagai perintah khusus. Jika 
Anda ubah, blog Anda akan kacau. 





Bln bee ada eng (01 mein 


TESPLAII HELP 


Moo se SEA car 








komputerakt!f 77 1 7 April 2004 


| LAPORAN 1) WEBLOG 





Perkaya 
weblog Anda 
dengan 
bebagai 
tools yang 
tersedia. 
Tinggal 
comot, tak 
perlu repot. 


http:// 


Iv 


Inme o— KK 





«« April 2004 -- 


Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

1 2 3 
4 5 6 Wi 8 9 10 
Ta TIENS IA ee 17 
18 19. 20. 21. 22 23 24 
25N ON 2 232930 





Contact Me 


If you want to be updated on this weblog 
Enter your email here 


MENGAN | recisier | 


komputer 77 1 7 April 2004 


Blog-ku Menarik 


Mlau hanya sebuah catatan, buku harian, dan tempat curhat yang bersifat 
online, Anda perlu memermak weblog Anda agar tampak menawan. Kalau 
tampil cantik dan menarik, tentu saja para pembaca (baca: blogger) lain 
akan senantiasa kembali berkunjung. 

Banyak kok tools yang tersedia. Anda tinggal menyalinnya saja. Untuk 
lebih melibatkan interaksi Anda dengan para pembaca misalnya, tambahkanlah 


shoutbox. 


Atau, tampilkan foto atau gambar untuk mengiringi setiap tulisan yang Anda bikin. 
Mengubah tampilan standar weblog dengan skin unik pun bisa dengan mudah Anda 
lakukan. Bahkan, Anda bisa mengetahui banyaknya kunjungan ke weblog Anda dengan 


memasang user-counter. Asyik kan? 


POSTED AT 4/7/2004 AT 5:41 PMBY A 


lengganti SKI 

Banyak situs penyedia skin untuk weblog. 
Anda tinggal ambil dan memasangnya. 
Namun ingat, tidak semua skin bisa Anda 
comot. Perhatikan kesesuaiannya dengan 
skin pada weblog Anda. Jenis skin untuk 
weblog antara lain Blogger Main, Moveable 
Type dan Xanga. Kami akan menerapkannya 
pada weblog buatan kami di www.blogger 
.com. 


Buka salah satu situs penyedia skin, 
misalnya www.blogskins.com. Daftar 
terlebih dulu untuk mendapatkan account. 
Klik (Need an Account?) pada boks 
Account, sehingga muncul halaman web 
baru. Isikan data diri Anda, lalu klik 
(Signupl. 





BroeSxiws.. 


|— ta START Yama Te 


Teman 


MALAR mama | OA ia (PIA OA dlamnlada. 
TAN BA — 





Pet aa Ri terkaya Un na Denga ee our 


ia 
apa sreg afirumal, ee h 1 


Lara) aeja 





Setelah itu, login ke layanan Blogskins. 
Ketik nama dan password, lalu klik 
ILogin|. Berikutnya, klik IBrowsej untuk 
memunculkan daftar skin. Klik salah satu, 








sea eka DAA | af ema 


Mo MN. rasa an bamit | "As | tema | Keaka | Meli | 








sehingga muncul halaman web baru. 
Pada kotak Skin Actions, klik (Preview) 
untuk melihat tampilan skin tersebut, 
lalu klik (BackJ. 


Bila Anda menyukai skin tersebut, klik 

(Blogger Main) pada kotak Skin Actions. 
Download dan simpan file tersebut ke PC 
Anda. File-nya berformat TXT. 





dan Pan maa liangas sira Los hei jatah Camil te 





Masuk ke situs Blogger.com, ketikkan 
username dan password. Buka blogger 
milik Anda dengan mengeklik link yang 





BLOGGER 


PUSH-BUTTON PUBLISHING FOR TNE Pasal 


MHESH OLOGS 


terdapat di Blogger.com. Selanjutnya, 
klik (View BlogJ, sehingga weblog 
Anda muncul di halaman tersendiri. 


(Ea India Hari 
lupa mar Pen gerapd 2mving tete 


| Danar Pai bd nta 
Mama pian an Irup erasis 
Cempa proga you Basi Oei Cuman, Babes & Koogi Lir 


G aa Haa 


Thureday, March T3, 2004 
16399 Fosiel CDMA Berdanain Chamibel 


Pada jendela Blogger.com, klik 
(Template), sehingga template dari 
weblog Anda terbuka. Template ini 
tertulis dalam bahasa HI ML. Bukalah 
file skin yang telah Anda download tadi 
dengan aplikasi Notepad. Klik menu 
(Edit) (Select AllJ, lalu klik-kanan dan 
pilih (Copyl. P 


Si Dlagskina A71 - Holepad 
Ela Et Semeh Hap 


Sa 


Aead? 


tacript languages" javascript 
an 


ruddCookdl et : 


kuanotion FealadokicU) 
if (document cook 
aitehookici( ) | 
alertiassapp 
hk nlse ( 

var the cookle s document .coookle: 

the cookle s unescapefthe cookle): 

the cookie split s the caokle.split (P3: 

Far (loopsOsloopithe cookie split.lengbh:laop") 4 
va part of split the cookie splitf(looep): 
uas ind nane part af split.indesOr( "arti date") 
if (Find namefs-1 4 

break : 





Balik ke jendela Blogger.com, blok 
semua teks HI ML yang ada di template 
tersebut, klik-kanan dan pilih (Pastel. 








Kode pada template tersebut telah 
berganti dengan kode skin yang Anda 
download tadi. Untuk melihat tampilan- 
nya, klik (Preview). Lihat dan banding- 
kan dengan tampilan sebelumnya. 


BLOGGER 





Apabila Anda menyukai tampilan 


template tersebut, klik Save Template 


Changes|. Anda juga bisa membatal- 
kan perubahan template dengan 
mengeklik (Clear Edit) dan mengambil 
template lain. 5 


daghiana Pn Pera Don Ma Para ih ag Sin el TI 


Menambahkan Shoutbox 
Agar para pengunjung weblog Anda 
dapat memberikan komentar atau 
pesan, bikinlah kotak shoutbox atau 
tagboard. Tarik saja kodenya dari situs 
komunitas blogger atau weblog yang 
menyediakan template untuk 
shoutbox. Sebagai contoh, kami 
mengambil shoutbox dari weblog milik 
Donny Kurniawan (www.doneeh.com). 


LANGKAH 1 

Buka situs www.doneeh.com, lalu klik 
(Register). Daftarkan diri Anda dengan 
mengisi data username, password, e- 
mail, dan alamat weblog, lantas klik 
IRegister!!!). Kode aktivasi akan 
terkirim ke e-mail Anda. 


AE oa Wa nian 
ai 
ddjhaar PA 


LH 

Tan maba aa dara ea Peang Su ar berapaan pang Denah di baikan 
PB mara areas di ara (ea menyerakan ana energi dan arang ML 

aa ii lt 


2 ag ala me Mepad 
ab aa kada 3 
an nan 


Ma. 
Pa Seda al hat, 


Pa Sana 





LANGKAH 2 

Kliklah link yang ada di halaman web 
tersebut. Lalu masukkan kode aktivasi 
dan alamat e-mail ke kotak yang 
tersedia. Masukkan username dan 
password, lalu klik (Login). aa 





LANGKAH 3 
Kliklah menu (HTML Tagj yang ada di 
pojok kanan-atas situs tersebut. Di 
halaman berikutnya, klik (ShoutBOX 
IFRAMEJ atau (ShoutBOX NON 
IFRAMEI. 


| Pudar ME) heater Awamadoneah conutehimlf 


DONEEH.COM 


Bila Karel nata yang akan aral jas aka : 


» Ranner Pe hange 


& Cammenting Sy lom 
W Line Manager 

» Shomkbiini (IERAME | 
» bhovtdUt | MOS RAM) 
be R5 DOK ! 


URL Belerer 





LANGKAH 4 
Di halaman web tersebut akan muncul 
kotak berisi HTML tag untuk shoutbox. 
Klik pada kotak tersebut dan pilih 
semua teks dengan memencet 
kombinasi tombol (CtrlJ - JAItJ. Klik- 
kanan dan pilih (Copyl. 


"a) 





komputer 


7171 | 7 April 2004 


| LAPORAN 


Le 
| Fa LN A - -N MOLC 














Foto atau 
gambar 
tentu akan 
membuat 


weblog Anda 
tak hambar 












































.http:// 


























Message 


p Bm 


Aa 










































— 


hd 
























































Name 

















«« April 2004 -- 


Ming Sen Sel Rab Kam 


1 
AN GS NG 8 
1 12 13 14 15 
Te 022 
25 26 27 28 29 





Jum 


IN Submit | 3 












































If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 






































van 4, ng Tm 
3 ICS 





























komputerakt!f 77 1 7 April 2004 


LANGKAH 5 

Buka weblog Anda yang skin-nya sudah 
diganti. Di situ terdapat kotak dengan 
tulisan “Insert your tag-board here”. Buka 
template-nya dan cari kata tersebut dalam 
HTML tag. Untuk mempermudah, klik 
menu (Edit) (Find (on This Page)...|. 
Ketika muncul boks dialog Find, ketikkan 
kata tersebut di kotak “Find what:” lalu 
klik (Find Next). 


| Address 





Ba MN ie” —— 


LANGKAH 6 

Begitu ketemu, blok teks tersebut, klik- 
kanan dan pilih (Paste) untuk 
menggantinya dengan HTML tag dari 
shoutbox tadi. Untuk melihat hasilnya klik 
(Preview). Klik (Save Template Changes| 
bila tampilannya sesuai selera. 





Memasukkan Gambar/Foto 

Percantik weblog dengan menambahkan 
gambar. Sayang, penyedia layanan weblog, 
terutama yang gratisan, tidak menyediakan 
space untuk menyimpannya. Padahal, 
gambar yang bisa ditampilkan adalah file 
yang online alias sudah di-upload. 

Jika mencomot gambar dari situs 
tertentu, link-nya bisa langsung dimuat. 
Masalahnya kalau gambar itu murni dari 
Anda sendiri (belum online), Anda harus 
upload ke situs pribadi Anda terlebih dulu. 

Nah, jika situs pun tak punya, titipkan 
saja gambar-gambar Anda ke situs 
penyedia layanan penyimpanan file di 
internet. Beberapa situs yang bisa Anda 
gunakan antara lain www.xdrive.com, 
www.photobucket.com, www.ripway.com, 
dan www.freewebspace.net 


Menitipkan File 

Contoh berikut adalah cara pemanfaat- 
an fasilitas penyimpanan file secara online 
dengan menggunakan situs 
www.photobucket.com. 


LANGKAH 1 

Buka situs www.photobucket.com, lalu 
klik (Sign Up Freej atau (Register|. Ikuti 
prosedur registrasinya. Setelah mendapat 
konfirmasi melalui e-mail, klik link yang 
disertakan pada e-mail tersebut untuk 
aktivasi. 





r-- syaa 
Pagibuskelcom 


Image hosting and Online photo bun 


o 










Ae me) 
Mga Up | Sample Alt 


Fhoteboikot.com is & loading iinaga banting tampa Hot eny, Bra jenrmala, mexsnge band, mlm 
and andise plosio abamn Pertebaiori an rbosae Peri ad ory mampet an Wib mere dita mera 


| naa Dasatas | 


Ta apa tega Oa De Wa er prana rasa anppalkay an Ibas me 


G0 en Het en YG | Corg 
Paoghusket.gom 


Erosting Phoobockat Veera? 
Umername jati 


1 Tessa) 
kasa Mani ha raib di 


Likm ihw nite? 


| ember Dean h 


Kata memba? Sign Up Free! 





LANGKAH 2 

Klik (Login) untuk masuk ke dalam 
layanan Photobucket, lalu ketik username 
dan password yang sudah Anda tentukan. 





Denik 9 awg || ce 


dam Pl img? membuat mama Mata 
Ph ng bu Ka Seet 
5 Albi added 
- Aaron Dipta - 

Add Abas 7” Ca 
— Waka be Opor ipa wi pog | bap 
henna Mpernbran ma Anik ae saia mean 
ian P Maba -. 





LANGKAH 3 

Untuk membuat album, tulis namanya, 
lalu (Create). Setelah itu masukkan 
file foto Anda. Klik I(BrowseJ untuk 
mencari lokasinya. Format file-nya 
harus JPEG, GIF, PNG, atau BMP. Jika 
sudah ketemu, klik (Submit). 


NIAT 4 N 
SIN INA Sr 


Kumpulan file Anda akan terpampang 
pada album. Anda bisa langsung 
memanfaatkan kode URL, Tag, dan Img 
yang ada untuk memasang gambar 
tersebut di weblog Anda. Cukup 
dengan (Copyj| (Paste) saja. aa 


sea eU aa Bergar 


tra mensai Lawa) 


Jaa | Mia (| Oia Colin Mara || 


sn | 100 | Ko) 13K —) 


Ja Ta 
si 
T | 
- 
mn UI por ur 
ng ep Ang! pia 
al Jaan (Ar. in 


3 


na an) sama) 


Dari PhotoBucket, Anda juga bisa 
mengedit gambar (nama dan ukuran) 
yang ada. Klik (EditJ, lalu akan muncul 
boks Edit Picture di halaman lain. 


Panahaskaicam 
A 
Ha belaian wi 


Open Tue | 3 


2 hrs 1 1 Bening Plat "p peng kera 
me bara 











Menampilkan Gambar 

Untuk memasang gambar di 
weblog, Anda bisa mencomot dari 
salah satu situs yang sudah jelas URL- 
nya, atau ambil saja dari lokasi 
penyimpanan files gambar Anda tadi. 
Tapi agar rapi, Anda perlu menyiasati- 
nya sedikit dengan menggunakan 
tabel. Pada contoh berikut, kami 
menggunakan layanan weblog dari 
situs BlogDrive (www.blogdrive.com). 


LANGKAH 1 

Setelah login pada BlogDrive, klik (New 
Entry) untuk membuat tulisan baru. 
Atau kalau sudah masuk ke weblog- 
nya, klik (Create An Entry) di panel 
kiri. 





LANGKAH 2 

Setelah menulis judul pada “Title:”, 
klik tombol (insert Table) pada kotak 
toolbar. Pada boks Table yang muncul, 
atur “Rows:” 1, dan “Columns?” 2. 
Klik (Create). Maka tabel kecil akan 
muncul di area dokumen. 


-aw| erusao 








AUTO | Gendam Virikla 


FP Make publie Td 


LANGKAH 3 

Jika gambar akan Anda letakkan di 
sebelah kiri, klik kolom kiri, lalu klik 
tombol (insert Imagej. Pada boks Add 
Image, copy-paste URL dari gambar, 
lalu isi/ganti beberapa item yang Anda 
perlukan. Klik (Insert Imagel. 








LANGKAH 4 

Gambar akan muncul. Atur ukuran 
tabel dengan cara drag-and-drop. Jika 
sudah rapi, klik kolom sebelah kanan 
untuk menuliskan teksnya. Atur lagi 
ukuran tabel. 





LANGKAH 5 

Anda bisa mempercantik tampilan 
tabel dengan memberi warna back- 
ground pada sel tabel. Klik-kanan 
tabel, lalu pilih (Edit Cell Properties|. 





LANGKAH 6 

Ada beberapa trik untuk menyiasati 
penampatan teks. Misalnya, Anda bisa 
menaruh gambarnya saja pada tabel, 
sementara teks Anda letakkan di luar 
tabel. Solusi lainnya: buat tabel 
dengan 2 baris dan 2 kolom, lalu 
merge baris bawahnya. Atau justru 
tanpa tabel sama sekali. 


komputer 77 1 7 April 2004 


| LAPORAN Fa NYA 21 MOLC 








engenal 
ang Lokal 





Gicipi itus penyedia layanan weblog cuma-cuma cukup banyak. Sebagian besarnya 
: memang situs-situs mancanegara. Tapi ada juga situs lokal yang punya fasili-tas 

kenikmatan erupa. Situs blog dari boleh.com termasuk salah satunya. Mari kita intip apa 

| ayan an blog saja fitur-fiturnya dan bagaimana penggunaannya. 

bu atan POSTED AT 4/7/2004 1.40 PM BY OKKY 

dalam negeri. $ Langkan 1 LANGKAH 3 
Bukalah situs http://blog.boleh.com Kembali lagi ke halaman utama. Ketikkan 
dan daftar sebagai anggota. Tinggal klik ID dan password Anda pada area login, 
IDAFTARI. lalu klik ILOGINJ. uan 


http:// 











Message PN 
v 
Name 1 Submit (0) 





Bokeh ersal kuoirg 
Pasveord 2... 


«« April 2004 -- Bana PA Dae | Dana 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab LANGKAH 4 





NA: LANGKAH 2 Langsung saja klik (Bikin blog saya). 
4 5 6 8 9 10 Isi form dengan biodata Anda, kemudian 
klik JOKJ. ID Anda akan muncul. Untuk D0 Home | mon 
Na aa Sa aa at mengeditnya lagi, klik Jubah informasi). 
18 19 20 21 22 23 24 Kalau tak ada yang perlu Anda ubah, klik 
25 26 27 28 29 30 saja ILOGOUTI. 


Selamat, va kucing 


Kamu balura bian blog. 


ai Sara 


Ga Logout 








LANGKAH 5 

Atur blog Anda dengan mengisi form yang 
muncul. Buatlah nama dan deskripsi untuk 
blog yang akan dibuat. Untuk menyisipkan 
foto ke dalamnya, klik (Browse...) dan 
tentukan file-nya. Akhiri dengan mengeklik 
(OK). 


an 





PIPoludagtone Screen Saver 
Pi Wgllpaper BI Greeting 





Contact Me 


@ Support Team 





If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 





komputerakt!f 77 1 7 April 2004 





"Hidup cara @ekali, Tapi jika Anda melahakannya 
benar, hidup sekali saja mudah cukup" 


“ Nogeescriplion 


' Danjang maksimum 150 karakter 
Oo Your Prodiln 
Disini kamu bisa memasukkan informasi pibad kamu 


UserID unyil kecing 


amp ackey bangat: (TA pubir 


|xhinrwahoa cam G3 ubi 
" Alamat Oma kasa di perlukan umbul mengikurb Syant-etan 


" Email 





Mamdphonp Mt IN 5 


D 


LANGKAH 6 

“Selamat, blog kamu telah berhasil 
dibuat...,” begitu bunyi kalimat 
konfirmasi yang muncul saat Anda 
selesai menyetel blog tersebut. 
Untuk langsung melihat hasilnya, klik 
IMY BLOG). 





Tea Ba ea Tang in Maa Pem aa dna Dema, Petik Gk aja merah abu" 


Aa ia Tt SN SA 4 (CO Hota 


LANGKAH 7 

Tampilannya akan muncul. Di bagian 
paling atas tertera alamat blog Anda, 
yaitu http://blog.boleh.com/xuser 
ID-/. Dalam contoh ini alamatnya: 
http://blog.boleh.com/unyil kucing. 


Oa de Me mapan ad ng pas 


La Fi Wlit Sulis Kuki Hina 





LANGKAH 8 

Untuk mulai mengisi blog Anda, login 
terlebih dulu. Kembali ke halaman 
utama, ketikkan lagi user ID dan 
password Anda, lalu klik ILOGINJ. 


—n 
| LOve | test BLOG ea la k13 Oo 






| MoniLk 











BLUG.BOLEH.COTI 


LE LG 


unyil kucing : dlagbustar 


| Cari Semua | 


Bj ms Muda 





Ga Yisibar ya 
SP Add How Poet 
E Mr Settings 
Ga Logout 





LANGKAH 9 
Klik JAdd New Post). Ketikkan judul titin eter 
tulisan Anda pada kolom “Title:” dan 
ketik tulisan Anda pada kolom 
“Content:” Selanjutnya klik (Save. 


wara peat tosn) 


LANGKAH 10 
Tulisan yang baru saja Anda ketik 
sudah tersimpan di blog pribadi Anda. 
Untuk mengisinya lagi, klik tombol 
(Write) dan ulangi Langkah 9. 





ee na Sa ta sb el na sit Ai 
Bea Thema Lam 

An Metal 
aa Mn Aan ai pa ma man Mi ea Mae an dn engrn enim 
Mara P3 MA (es BAP il 


LANGKAH 11 
Untuk menyisipkan gambar ke dalam 
weblog, klik (Browse...) dan pilih file- 





pam, tobudi, dan men jelajahi detro-detro berbau di - 
Aa #idd. pola era udah Tebar pakek dari ket 
aa abi 1 Gw #edomekian rupa biar eiger dept, Miri ha udah 
ganti 1 segala Lagi (5 islan gw pikir Cm abs 1 25 nebuy gak, 
La ii ali por Peturr | Taka 
maksa 


Tau reggak ujungsujunanya kemana? Gw bea rebana Ih 
ap NN: dri. Iisa, hasi ibu rang maan Angan 

5 ani Pelan fakpidh, her io bad lah, 

5 soto tuna, Mburan kemanan gw nganter ge ma aral Ba 
- ai cor dilair Seek D Fara. Cai ai 
ana emak ditak, padahal Giniya uh "3 Oku ag Ph 3 deh 
£ apanya yang dian veda? 


ENocumants and Sebbirgs Dony SELERA My Tone. 
Pa TEA ME Btn 


" Ukuran Fb 1 


Picbure Pasifloa 
« Tes Di Big C Let 


& Ushor:aa 


# Papa 
f My Settingr 


Ka Logout 


G Buble 1 Pesta 





LANGKAH 12 
Untuk melakukan 
setting ulang, klik 
(ISETTINGSJ pada 
panel sebelah kiri. 
Dari lembaran yang 
muncul, Anda bisa 
menyetel ulang 
blog, profil, atau 
mendesain ulang 
template. Klik JOKJ 
sesudahnya. 














"Pidup cuma sekali. Tap 
Lu ika Areda mobakukariiy 
a dangan benar, hidup 
sekali saja sudah cuku 
pn." 

|» unyil kucing's Profile 


69 guestbook | 


ja amen |(#sernnes)| 





"PI 
Pe en ti 


Pa 


nya. Tentukan posisi gambar dari 
menu “Picture Position”. Akhiri dengan 
mengeklik (SaveJ. Blog Anda akan 
muncul dengan gambar yang sudah 





LANGKAH 13 
Meski sederhana, blog Anda sudah 


Anda sisipkan. 


B) B logb uste FE http://blog.boleh.cornfunyil. kucing 





Visitor: 3/5 
(Created: Mar 23, 2004) 


ui 


"Hidup cuma sekali. Ta 

pi jika Anda melakukan 
nya dengan benar, hid 

Up sekali saja sudah cu 
kup." 


& unyil kucing's Profile 
| Ba 





4 2004.03 03.23 
1 2 3 4 5 6 


8 9510 11:12:19 


14 15 16 17 18 19 20 











rapi deh. 





Cari Semua w | 








| & Write || & Help | 


O Total : (2) List by : E) oerau (GE) Tirue 


Recomm: 0 Scrap: 0 


Have anice long weekend“ “ 


Lunyil kucing's Default J 
Mar 23, 2004 11:34:15 





Pheww... maksud hati sih liburan panjang kemaren mau ke bandoeng,gak taunya 'gatot' alias 

gagal total gara-gara pembokat tau-tau mudik. Sebagai anak yang berbudi (cuih...ngaku- 

ngaku), aw gak enak dong meninggalkan nyokap sendirian mengerjakan tugas-tugas rumah 

tangga. Ya udah, segala angan-angan gw ke dago, ke kampoeng daun, tobucil, dan 

menjelajahi distro-distro terbaru di disana, cuma mimpi. padahal gw udah menyiapkan kondisi ia -— 
mobil gw sedemikian rupa biar oke diajak ke bdg. Mana udah ganti oli segala lagi (sialan gw 

pikir cm abis 125 rebu, gak taunya diluar dugaan gw jg ganti oli power sterring. Tekor dah aw) 





Tau nggak ujung-ujungnya kemana? Gw cuma nongkrong ke Jamz doang. Hmm.. lumayan, hari itu yang maen Brown 
Sugar en Idang rasyidi. Not so bad lah... 

Selebihnya, liburan kemaren aw nganter nyokap ke kelapa gading en careffour dalam waktu satu hari. Gw heran deh 
sama emak-emak, padahal isinya tuh ya gitu-gitu aja deh. Trus apanya yang dicari yaaa? 


komputerakt!f 77 1 7 April 2004 


| LAPORAN (si WEBLOG 





Mengisi 
webiog tak 
selalu 
putu ” 
ompute 
ewe EMS 
pun bisa. 


«« April 2004 -- 


Ming Sen Sel Rab Kam Jum 
12 
4 5 6 8 9 
11 12 13 14 15 16 
ISO MP0 AN 2223 


250 26127282930 


Contact Me 








If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 


MEA 





komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


Singkat 





tapi Padat 


eritakan kejadian menarik yang baru saja Anda temui di jalan dalam weblog. 
Cukup kirim pengalaman Anda itu lewat SMS, maka weblog Anda akan 
menampilkannya, dan pengunjung pun bisa langsung membacanya. Pesan 
pendek tapi padat info pasti lebih menyenangkan pembaca. Manfaatkan saja 
layanan SMS Blog gratis dari Phlogger (www.whisktech.com/phlogger). 


POSTED AT 4/7/2004 12.50 BY DERRY 


LANGKAH 1 

Anda harus mendaftar terlebih dulu ke 
Situs www.whisktech.com/phlogger. Pada 
menu Sign Up, lengkapi formulir registrasi 
dan baca syarat penggunaannya. Lalu 
centangi opsi (lagree to the Terms of 
Service) dan klik ISign-up for Phloggeri. 


DS Ma Sta Ta Ip 





LANGKAH 2 

Tunggu e-mail konfirmasi registrasi dari 
Phlogger. Lamanya bisa sehari sampai 
seminggu. Begitu e-mailtersebut Anda 
terima, pelajari dulu cara kerja Phlogger di 
SitUS www.whisktech.com/phlogger/ 
usage.htm. 











ON Mid Uban in ad ladiri Dapbomri 


He bat Yam pot Ioda He 


| data Aa buta h 





me : 


Psi ban Ih mn Jaa Maka 
- 
asn ein saur 
vii al up Ala 
Is aras “menaiki AN | 
Aa ian Anik 
| 4 wake, Al mean ia 
Piaget vi la Sih po Ola, Pri 
Teri ispri wil Ag ai penari 


Features 








LANGKAH 3 
Daftarkan username Anda ke Phlogger. 
Caranya, kirim SMS dengan pesan phlog - 
register cusername- ke nomor 
#6596346465. Misal username Anda 
adalah “Joel”, maka pesan yang Anda 
kirim: phlog -register joel. 


Ta 


22 
m5 
-— 

-.- 
r— 





LANGKAH 2 

Set password SMS Blog Anda dengan 
mengirim SMS dengan pesan phlog - 
password xcpassword- ke nomor 
t6596346465. Semisal password yang 
Anda pilih adalah “rahasia”, maka pesan 
yang Anda kirim menjadi: phlog —password 


rahasia. 2 


Ul 


Kan 
ln 
Ui 
| RRI LN EELINI 


In 
| 
INI 


- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
m 
- 
m 
- 
2 
- 


LANGKAH 5 

Mulailah posting dengan mengirim SMS 
dengan pesan phlog xpesan- ke nomor 
t6596346465. Panjang pesan tidak 
dibatasi, artinya selama ponsel Anda 
mendukungnya, Anda dapat saja 
menuliskan pesan SMS yang panjang. 


ini. 





Seselesainya, cek posting Anda. 
Jalankan PC dan gunakan browser 
untuk masuk ke alamat 


nai Jadi, dalam contoh i ini 
kai membuka alamat 
www.whisktech.com/phlogger/Joel. 
Jika Anda tak melakukan kesalahan 
dalam penulisan kode atau nomor 
tujuan, pesan yang Anda kirim lewat 
SMS bakal muncul di sini. Mudah kan? 














Anda yang kadung punya weblog di 
tempat lain dapat menyisipkan SMS tobile Blog 
Blog tersebut ke webblog Anda. Dalam Ira Pedas 


Mobile Blog 


contoh ini, kami akan menyisipkan | 1 


bete bgt nggak sih... udah 
capek habis kuliah, pengen 
pulang dan cepat tidur, 
e..malah macet gara-gara 
kampanye. 


SMS Blog dari Phlogger ke sisi kiri 
weblog kami di www.blogdrive.com. 
Caranya, buka situs 
www.blogdrive.com, lalu masukkan 
username dan password account 


wrote joel & o-25-z0 
20:12:54 
comments co). 





Pengisi si ill Murrz 
main di Lu! aslation. 











Anda, lantas (Login). 


Selanjutnya, klik nama weblog Anda. 
Pada menu yang muncul di sebelah 
kiri, pilih (Layout & Design). 


Pada esis (Net) hits osea bikgelnas one anang Tian Mad UN 


EL OcCORLE 


Perintah 


petaAifs blairi » poolkmss 
Kiba on Es ' 
Elit An Entry I pon ika E Pn Not Henri! n Posting 
Search Enitisu marnoalan akal HP PR Poster Pemilu 
(Rere 
SETTIMOS Garficld The “jovi 
Blog Casliguratien Cuma Iseng... 


antre gramedia 
majalah.com 





Selanjutnya, klik IEDIT SIDE 
SECTIONJ, dan masukkan kode berikut 


Klik ISubmitJ. Kotak SMS Blog pun 
akan muncul di sisi kiri halaman 
weblog, dan akan memunculkan setiap 
pesan yang Anda kirim lewat SMS ke 
Phlogger. 





males ini messi suarany 
Goodman (The Flinstones), 
produsernya kurang sreg, ' 
bintang film botak itu. 


Kayaknya sih seru juga nik 
gambar 3D pilem ini lebih k 
pilem Monster Inc dan Stuz 


| sabar pingin nonton. Tapi, 


di Indonesia, kudu agak la 
2 


Posted at 02 date La by joelkoes 
Make a commen 


Cuma Iseng... 





Meneruskan posting (mengubah waktu posting) 
Meneruskan posting (tanpa mengubah waktu) 
Menghapus posting terakhir 


Mengarsipkan semua posting yang ada 


GPRS General Packet Radio Service. 
Standar komunikasi nirkabel, 
pengembangan dari GSM, dengan 
kecepatan transfer data sampai 115 
Kbps. 


HTML HyperText Mark-up Language. 
Cara untuk menulis isi halaman web 
sehingga hasilnya bisa dibaca dan 
ditampilkan oleh web browser. 


Link Penghubung antar-file dalam 
sebuah dokumen yang 
penampakannya di layar terwakili 
oleh teks bertanda khusus maupun 
ikon. 


Log in Disebut juga login, log on dan 
logon. Proses untuk masuk ke dalam 
sistem sebuah komputer, jaringan 
atau layanan online, yang meminta 
pengisian nama dan password 
penggunanya agar komputer dapat 
mengenali dan mengakui 
keabsahannya dalam mengakses. 


Shout Box Tempat bagi pengunjung 
untuk berinteraksi dengan pemilik 
blog dan pengunjung lain dengan 
meninggalkan komentar dan pesan. 


Style Format penulisan. Dalam 
halaman web biasanya ditulis dalam 
sebuah file berekstensi .css 
(cascading style sheets) 


Template Desain yang sudah jadi dan 
siap pakai. 


WYSIWYG What You See Is What You 
Get. Apa yang Anda lihat pada layar 
kerja, itulah yang akan terlihat pada 
bidang cetak, tampilan akhir pada 
monitor atau halaman web. 





Berikut ini kode perintah yang wajib Anda tulis dalam pesan SMS Anda 


Kode SMS 
phlog xpesan Anda- 


phlog -cont cpesan Anda- 


phlog -erase 


phlog -archive 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


phlog -append xpesan Anda- 


Sa 
| LAPORAN Fa YA 21 MOLC 





Isi weblog 
dengan 
album foto 
kiriman 
MMS 
Anda. 


http:// 
Message PN 
“v 
Name Submit 3 
«« April 2004 »-5 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 
1 23 
4 5 6 8 9 10 
1 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 





Contact Me 


If you want to be updated on this weblog 


Enter your email here 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


Pameran Foto 


Online 


uati weblog Anda dengan galeri foto hasil jepretan ponsel. Asal Anda punya 
ponsel berkamera dengan fasilitas MMS (Multimedia Messaging Service) 
dan GPRS (General Packet Radio Services), serta operator selular Anda pun 
memiliki layanan MMS. Hasilnya akan mirip pameran foto online. Siapa pun 


bisa melihatnya. 


Cobalah layanan blog gratis yang disediakan www.phlog.net. Sebagai pendukungnya, 
kami menggunakan ponsel Nokia 7650 dengan operator selular IM3. 


POSTED AT 4/7/2004 10.39 AM BY YUL 


LANGKAH 1 

Ketikkan alamat web www.phlog.net pada 
browser Anda. Langkah pertama, klik link 
(Create your phlog!J untuk membuat 
account baru. 


“— 


$ 1 


“2 # 





mobile photo blogging 


Latest Photos: 


01:54:55 PM GMT 
Tue 23 Mar, 2004 
S Bi) rik Ay a k 


01:52:34 PM GMT 
Tue 23 Mar, 2004 
surfkayak 


LANGKAH 2 

Di halaman berikutnya, isikan biodata Anda: 
nama (untuk alamat log), alamat e-mail, 
nomor ponsel, asal negara, dan sebagai- 
nya. Untuk nomor telepon, isikan kode #62 
(kode area Indonesia), lalu nomor ponsel 


(tanpa angka 0/nol di depannya). . 


Phloganet av. ketreemari 


Pa rep Four on 
makna 











jakarta 
| Indonesia v 


(galeri foto hasil jepretanku 


OPlease send me the occasional 
We promise not to bombard you with con 
gach issue. 

And don't worry - we won't give away Y 
beg! 


| email fields are reguired. Everything else is optional. 


(Oo GeateMyPniog! Ig) 
LANGKAH 3 


Jangan lupa isi kotak “Secret Word” yang 
berfungsi sebagai kata kunci untuk kirim 
MMS. Jika sudah lengkap, klik tombol 
(Create My Phlog!). 


LANGKAH 4 

Buka e-mail account yang dicatatkan pada 
formulir online. Jika ada pesan dari 
phlog.net, buka lalu klik link yang terdapat 
dalam pesan tersebut untuk mengaktifkan 
account pada phlog.net. Jangan lupa catat 
password yang diberikan. 


Dang joslkSss, 


Tank Yaa Tor tegistering At lag" 


Te Seriyate your memberahip, 
pisase click here: 
hespa ff em, palog,. mer acaivate. php 7ide 


Thangca 
Ike Fhlogascer 


LAKA LIAR) 


Tbia 13 an Aildoiled (rapondf, 


LANGKAH 5 

Pada jendela browseryang baru, akan 
muncul konfirmasi “Your account at 
Phlog.net has been activated!”. Klik link 
(Go to Phlogj|. 





Your account at Phlog.net has been activated! 
Go to Phlo 


Lan 
ba, 


LANGKAH 6 
Lakukan login 
dengan mengisi 
kotak isian 
“Username” dan 
“Password” 
dengan nama 
account dan 
password yang 
dikirimkan ke 
Anda lewat e- 
mail. Kemudian, 
klik (Login|. 








Welcome to Phlog! 
Toul prebabiy wani to change year pasword te semethung usehal beetere you da 


Hesti, make ae you'ys sela secrel aro 


Yan can get to these setmngg at any bone by gemg bo the 'preferences' apn ham 


How to setup your phone to Pidog... 


Send yoer entry ag ani enda d7 MMS to joelkoss.kot apl. 


Phlog can accepi ter and any photo up to SK 0 an colry, How you can Fhare Ye 


Fhlog away! 


LANGKAH 7 

Pada halaman phlog milik Anda 
akan muncul konfirmasi. Catat 
alamat e-mail untuk kirim MMS yang 
tersedia. Di halaman ini, Anda juga 
bisa mengubah login password. 


LANGKAH 8 

Kini pindahlah ke ponsel. Set koneksi 
GPRS ponsel. Jika sudah, klik 
(Services) (Options| (Settings). Pada 
“Default access point”, pilih poin 
akses 
yang 
digunakan, 
lalu tekan 
(Back). 





LANGKAH 9 
Klik menu (Messaging| (Options| 
(Settings) (Multimedia message). 








Pada 
“Preferred 
connection”, 
pilih 
koneksi 
MMS yang 
digunakan. 
Tekan 
(Back) 
jika 

sudah. 


LANGKAH 10 

Pada (Messaging), klik (New 
messagel| (Multimedia message). 
Selanjutnya masukkan gambar dengan 
mengeklik fOptions| (Insert) (Image). 
Pada menu “Select image”, pilih foto 
jepretan kamera ponsel, dan tekan 
(Select). 


| Foto 
13/03/2004 - 2021 
7 FototO2) 
"R3 NNUS2004 - 11:59 


ia. Fotot01) 
1103/2004 - 11:59 


LANGKAH 11 

Di layar akan muncul foto. Di 
bawahnya bisa Anda sisipkan sedikit 
teks. Jika sudah, arahkan kursor ke 
kotak isian “To:” di atas. 





LANGKAH 12 

Sebelumnya tekan dulu tombol JABCI, 
lalu ketika opsi (Alpha model terpilih, 
tekan (Select) untuk mengaktifkan 
keypad abjad. Isikan kotak “To:” 
dengan alamat e-mail untuk kirim 
MMS yang tertera di awal phlog. Tekan 
(Options| (Send|. 












Wipha mode 


ii 
Tg | 


Lancel 
as aa "alhaa | 
To: joelkoes.kucoiB 


phlog.net 





LANGKAH 13 

Sekarang buka halaman phlog Anda. 
Jika pesan sudah terkirim, maka 
otomatis foto yang dikirim via MMS 
tampil di halaman phlog tersebut, 
berikut informasi waktu kirim dan teks 


penyertanya. Ea 


LANGKAH 14 
Jika Anda juga membuka halaman 
muka www.phlog.net, di bagian atas 
Anda bisa melihat foto kiriman Anda 
dalam jajaran foto-foto kiriman terbaru. 
Jika sudah puas ber-phlogging, jangan 
lupa klik (Logout). 


mobile photo Koysung 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


| LAPORAN Fa YA 21 MOLC 





Manfaatkan 
ponsel 
untuk meng- 
update 
weblog 


Anda. 
http:// 
Message PN 
v 
Name Submit (0) 
«« April 2004 »-5 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 
ie 2 3 
4 5 6 8 9 10 
1 12 13 14 15 16 17 
be ah Pal pp an aki 
25 26 27 28 29 30 





Contact Me 
If you want to be updated on this weblog 
Enter your email here 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


Catatan Perjalanan 


ngguna layanan weblog dari www.blogger.com dan www.live-journal.com 

apat meng-update blog langsung dari ponsel. Tinggal buka situs WAP 
Blogger http://wap.ubigue.ch/wapblogger/ dari ponsel, maka Anda bisa 
melakukannya. Lumayan bermanfaat bila Anda sedang dalam perjalanan dan 


tidak mendapatkan PC. 


Pastikan ponsel Anda sudah mendukung teknologi GPRS dan Anda juga sudah 
melanggani layanan GPRS dari operator. Pada praktik kali ini, kami menggunakan 
ponsel Nokia 3650, layanan GPRS dari IM3, serta weblog dari www.blogger.com. 


POSTED AT 4/7/2004 11.34 AM BY DERRY, OKKY 


LANGKAH 1 
Cek setting 
GPRS di ponsel. 
Pada Nokia 
3650, tekan 
saja (Menu| 
IServices| 
(Open| sampai 
terbuka menu 
Bookmarks. Hpp3. | 
Tekan fOptions| t Exit 
(Settingsl. Pada 
opsi default 
access point, 
pastikan Anda 
sudah memilih 
setelan GPRS 
yang pas. 
Karena kami 
menggunakan 
layanan operator 
IM3-GPRS, kami 
memilih (M3- 
GPRSI. Tekan 
(Back). 


Messaging Camera — Images 


@ 
Services | Video rec. 


Realllne 
& 
Frofiles 


hames 


Add bookmork 
Mew folder 
MoarkiUnmork 
Cleor coche 


4 


 M3-GPRS oo | 


LANGKAH 2 | 

Tes koneksi Show images 

GPRS pada an Yos) 
ponsel dengan Text : 
membuka situs 
WAP milik er 
operator. Tekan 

(Settings| 

(Download). 

Jika GPRS pada 

ponsel sudah 

aktif, maka 

pada layar kiri 

atas ponsel #1 NirCords 

akan terlihat #| Blogkiss 

simbol "G', dan — |g| club Nokia 

situs WAP 

operator pun “wap.indosat-m3.n.. | 
muncul. Options Exit 








LANGKAH 3 

Untuk memudahkan Anda dalam meng- 
update blog, simpan situs WAP Blogger 
(http://wap.ubigue.ch/wapblogger/) ke 
daftar bookmark. Tekan saja tombol 
(Options) |Add bookmarkJ, dan ketik 
alamat situs tersebut. Abaikan “User 
name:” atau “Password”. 


(2, Bookmarks 
ti “el abc 


Name 
Blog vio WAP 


Address 
http:f/fwaop.ubigue.ch 


Iwopblogger 


Hccess point & 
Back 





Options 





LANGKAH 4 

Cobalah posting ke weblog Anda. Tinggal 
buka situs WAP Blogger dengan 
mengeblok bookmark-nya, lalu tekan 
tombol (Options| (Download). 


Bookmarks 






. Softwore Marke1€9 
, AirCords id 
. Lonely Plonet 


| TT Ni | np 


Beberapa saat kemudian akan muncul 
tampilan utama dari situs WAP 
Blogger. Dari menu yang muncul, pilih 
EP Login) (Options| (Open|. 


WAFsLOoGGEK 


wapblogger is a WAP interface 
to Blogger, Liwelournal and 


other weblog-stwle tools. Fast 
to your weblags with your cell 





” 


Masukkan username dan weblog 
password ke dalam boks yang ada. 
Kemudian pilih (Login) (Openj. 


Unyil. kucing 


Password: 





Jika username dan password yang 
Anda masukkan benar, maka layar 
ponsel akan menampilkan blog yang 
sudah Anda buat. 


Here are your weblags: 


# To err is human, to forgive is 
Divine | 








Ay Wapblogger 


Menu for "To err is human, to 
forgive is divine”: 


« New post) 


# kdit posts 


# Your weblogs 
# Lagout 





” 


Tekan |Options| (Open|. Ada 
beberapa opsi yang tersedia, yaitu 
“New post), (' Edit posts. 

H" Your weblogs| dan |“ Logout). 
Pilih (“ New Post), kemudian tekan 
tombol fOptions| (Openj| untuk mulai 
mengisi weblog Anda. 


Past to “To err is human, to 
forgive is divine”: 


Hsiik.Hari ini di mall byk diskon! 
# Post & Publish 


Successfully posted to "To err 
is human, to forgive is divine”. 


# Post again 


# Menu 
# Your weblogs 
# Lagout 


” 


Anda bisa menulis sebanyak- 
banyaknya. Jika sudah, pilih 

Post & PublishJ, dan tekan 
(Options| (OpenJ. Keterangan 
posting akan muncul di layar 
ponsel. Bila Anda ingin posting lagi, 
tekan opsi |“ Post again). 








Untuk mengedit isi b/og, pada Langkah 
9 tadi tekan opsi |“ Your weblogsi|, 
sehingga blog Anda muncul kembali. 
Pilih |(“ Edit postsJ dan tekan tombol 
(Options| (Openj. 


Menu for “To err is human, to 
forgive is divine”: 
« New post 


x Edit posts) 


# Your weblpgs 
# Lagout 


” 


Daftar seluruh tulisan yang pernah 
Anda posting akan muncul. Pilih salah 
satu untuk mengeditnya. 


7 (CO wapblogger 
TE 3 
err is human, to forgive is 


diving” 

« Dad 2141: Lihuy,hari. (ah 
bytes) 

x 0323104 2002: 24705104 

(bo bytes! 0 
£ Ime Ide: March 24, ... 11, 
(500 bytes) ba 
Options - back 





Bila sudah cukup, keluarlah dari blog 
Anda dengan menekan |“ Menuj| 
L Your weblogsi| (“ Logout!. 


Logged out. Thanks for using 
wapblogger. 


komputer 77 | 7 April 2004 


| LAPORAN Fa NA 2-1 MOXC 








Bermula 
dari buku 
catatan 
online, 
akhirnya 
jadi ajang 
pertemanan. 
Ohttp7 


Message 
































«« April 2004 »- 


Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

123 
4 5 6 8 9 10 
1 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 








If you want to be updated on this weblog 
Enter your email here 











komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


Komunitas yang 
Terus Menetas 


urnalis independen” begitu 
sebagian blogger sering 
mengidentikkan dirinya. Walau 
sebutan jurnalis sebenarnya 
lebih menunjuk profesi 
kewartawanan yang terikat kode etik, 
namun beberapa orang dari mereka 
mengaku meliput sendiri tulisan yang 
mereka tuangkan ke dalam weblog 
mereka. Sisanya hanya berupa online 
diary. 

Terlepas dari kontroversi seperti itu, 
perkembangan komunitas blogger di tanah 
air amat lah menarik. Dalam kurun dua 
tahun terakhir, muncul beragam komunitas 
blogger di kota-kota di Jawa (lihat boks: 
Tempat Mangkal Mereka). Bahkan tahun 
2003 lalu, komunitas tersebut sempat 
mengadakan event Indonesian Blog 
Awards —penghargaan untuk weblog yang 
dinilai kreatif dan menarik. 


Sarana Pergaulan 

Istilah weblog (lazim disingkat blog) 
sebenarnya telah dikenal orang sejak 
tahun 2001 lalu. Namun, penggemarnya 
terbatas pada mereka yang menyukai 
aktivitas di saluran chat, milis dan forum 
di dunia maya. 

Weblog sendiri tadinya tak lebih dari 
catatan harian seseorang. Namun akhir- 
akhir ini, beberapa blogger mengisi 
situsnya dengan berita-berita atau 
informasi yang berguna. 

Andika Prasetyo (24) misalnya, 
mengaku sering mengisi weblog-nya 
dengan tulisan tentang pengalaman 
pribadi, berita-berita yang sedang hangat, 
dan juga tip berkomputer dan tip 
berbelanja. 

“Kalau berita, seringnya saya cuplik dari 
beberapa media, terus saya pleset- 
plesetkan biar agak lucu,” kata pemilik 
blog koebiz.crimsonblog.com ini. 

Blog pun ampuh sebagai media untuk 
memperluas pertemanan. Untuk rata-rata 
penggunanya yang berusia muda blogging 
termasuk sarana “gaul”. 

Bagaimana tidak, cikal-bakal komunitas 
blogger yang ada saat ini pun bermula dari 
perkenalan satu-dua blogger. Pertemanan 
itu kemudian berkembang dan membesar 





terus, sehingga membentuk komunitas- 
komunitas sendiri. 

Walau sebenarnya ada juga sebuah 
komunitas yang sebelumnya sudah 
terbentuk, baru kemudian bersepakat 
untuk menjalin komunikasi melalui sarana 
weblog bersama atau milik tiap-tiap 
anggotanya. Weblog Mapala (Mahasiswa 
Pencinta Alam) Ul termasuk contoh yang 
seperti ini. 

Lantas bagaimana sih agar seorang 
blogger bisa menjalin pertemanan, dikenal 
di kalangan blogger, dan akhirnya 
bergabung dalam sebuah komunitas 
tertentu? Andika punya tip jitu. 

“Kita harus rajin dan rutin mengunjungi 
weblog teman-teman lain, lalu ninggalin 
pesan. Mereka pasti akan melakukan 
kunjungan balasan,” tutur pria yang sehari- 
hari bekerja di bagian pengadaan 
(purchasing) di Togamas Toko Buku 
Diskon, Yogyakarta ini. 

Kalau weblog milik kita bagus (layak di- 
klik) dan sering di-update, para blogger lain 
dengan sendirinya akan berkunjung terus. 
Dan yang penting, mereka dengan senang 
hati akan mereferensikan weblog kita ke 
teman-teman lainnya lagi. Begitu 
seterusnya. 


Ajang Promosi & Bisnis 

Selain dimanfaatkan sebagai sarana 
untuk pengingat kejadian penting dan 
menambah pertemanan, weblog juga bisa 
digunakan sebagai tempat untuk promosi 
dan bisnis. 

Bahkan Laila Citra Nirmala (24), web 
designer di ThinkNoLimit (TNL), 
perusahaan multimedia dan web di 
Yogyakarta, merasakan betul manfaat blog 
sebagai ajang promosi diri. Pekerjaan yang 
ia lakoni saat ini ia peroleh gara-gara 
bosnya melihat profilnya di weblog 
miliknya, www.cinila.com. 

Berbeda dari waktu dulu, weblog kini 
sudah mulai banyak bertebaran di 
internet. Kalau tak percaya, coba saja 
Anda ketikkan kata kunci “Indonesia blog” 
di situs search engine Google.com atau 
Searchindonesia.com, maka akan muncul 
sejumlah situs blog lokal. 

“Kalau saya liat sih blog di Indonesia 





angkringan 





3L#GBuGs 


Ega Dan (oper Weoad, See on fine tnya Irlendship 


MN aa ma maa ma apa Ta ap 2 : 
(at anna 
Re. aa - Pe 


saat ini sedang dalam masa-masa 
tumbuh dan berkembang karena tren 
weblog baru dikenal di Indonesia 
beberapa tahun terakhir,” tutur Donny 
Kurniawan (23), seorang blogger juga. 

“Mungkin para pengguna internet di 
tanah air sudah agak sedikit bosan 
dengan kebiasaan berinternet model 
lama seperti chatting, gaming, forum, 
dan sejenisnya,” tambah cowok yang 
punya blog doneeh.com ini. 

“Paling tidak sekarang ada 500 
blogger yang aktif,” tutur Nita Yuanita 
(27), salah seorang blogger senior 
yang sedang menyelesaikan studi S3- 
nya di Asian Institute of Technology 
Bangkok, Thailand. 

“Padahal tahun 2001 lalu hanya 
sekitar 20 orang saja, dan kini banyak 
yang tidak saya kenal,” tambah dosen 
Program Studi Teknik Kelautan ITB 
tersebut 

Suaminya, Enda Nasution (28) juga 
seorang blogger. Enda yang bekerja 
sebagai Internet Marketing Strategist 
di online travel agent di Bangkok 
merasakan betul kegunaan blog untuk 
mendukung aktivitasnya. Blog 
miliknya, enda.goblogmedia.com 
sering dijadikan sebagai sarana belajar 
para blogger baru dan referensi untuk 
media cetak. 

“Di Amerika Serikat saja masing- 
masing kandidat presiden memiliki 
blog sendiri dan korporat memiliki blog 
untuk berkomunikasi dengan para 
pelanggannya, contohnya 
Macromedia," tutur Enda. 


A5 NIGCuMpuI 


“Beberapa media tradisional di 
sana (Amerika Serikat) juga 
mempekerjakan para blogger untuk 
ngeblog di space mereka,” tambah 
Enda yang disebut-sebut sebagai salah 
seorang pelopor komunitas blog di 
Indonesia. 


Pertemuan Nasional 

Keakraban komunitas weblog ini 
juga tercermin dari rajinnya mereka 
menggelar kopi darat dan mendirikan 
situs komunitas. Bahkan, pengelola 
situs komunitas weblog 
angkringan.or.id kini tengah 
mengupayakan pertemuan nasional 
para blogger. 

“Kita baru merencanakan Gathering 
Nasional Blogbugs tanggal 4 — 6 Juni 
mendatang,” papar Donny Verdian 
(26), production manager Gudegnet 
(www.gudeg.net), Yogyakarta, salah 
seorang yang menggawangi weblog 
angkringan.or.id. Acara yang akan 
digelar di Kaliurang, Yogyakarta itu 
kabarnya akan dihadiri para blogger 
dari berbagai kota. 

Bersama para blogger di 
Angkringan, pemilik weblog 
donnie.or.id ini juga merencanakan 
workshop mengenai webblog untuk 
siswa SMU dan mahasiwa. Kegiatan 
tersebut rencananya akan mulai paling 
lambat akhir tahun 2004 mendatang. 

Apa nongkrong bareng itu ada 
manfaatnya? Memang tak semua 
blogger, bahkan yang aktif sekalipun, 
memilih untuk tergabung dalam 


3 
- 
- E. 
8 
- 
En 
—A 
Hn 
“3 
— 







TP egsba? 


PLN. NM 


komunitas. Namun banyak di 
antaranya yang sudah merasakan 
enaknya bergaul bersama. 

Cassandra Aprilandra (17), atau 
yang sering dipanggil Cassie, 
termasuk salah seorang yang 
menikmatinya. Blogger yang suka 
mangkal di Blogstations dan Blogbugs 
ini sering mendapat banyak masukan 
dan bantuan dari blogger lain. Blog 
miliknya, chubbycheek.net selalu di- 
update dengan template yang ia dapat 
dari teman-teman blogger. 

Yah, apa salahnya. Banyak teman 
kan banyak rezeki. 


POSTED AT 4/7/2004 4.17 PMBY DERRY, 
OKKY, SONI, YUL | @DIT, ANDY 


Tempat Mangkal Mereka 





Blogbugs Jakarta 
www.blogbugs.com 


Bandung Blog Village (BBVI 
www.bbv.or.id 


Angkringan 
www.angkringan.or.id 


Bloggerfamily 
www.bloggerfamily.com 


MSN 
www.msn.or.id 


Boleh.Blog 
blog.boleh.com 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


BARANG BARU 








SILAKAN MEMILIH : 
















" 
Logo BUY It! komputeraktrf pada produk tertentu merupakan PENGISIULANGTINTA —— InkeHS45 hg 
rekomendasi terhadap produk yang sudah diuji oleh og 

nya | PERANTIMULTIFUNGSI HP OfficeJet 5510 

laboratorium pusat Redaksi di London, Inggris, berdasarkan 
kualitas barang dan harga, dan sama sekali bukan iklan. USB ELASHDISK 5IN1 MSI Mega Stick 4 h30 
Ketersediaan dan layanan KARTUGRAFIS Xalo GeForce4d MX 4000 ha 
purna jual dari barang — — 
yang persis sama untuk! Ke sitaahnlaial - “KAMERADIGTAL ——— HPPhotosmart945 —— h81 
pasar Indonesia adalah — Ir — DVD/CD-RWPORTABEI LGGCC-5241P ho 
tanggung jawab produsen lek xx — 

dan distributornya. — Payah x — 





PENGISI ULANG TINTA 


Peranti isi ulang kartrid 
printer HP inkjet yang 
mudah dan murah. 


asih mahalnya harga 
tinta asli memicu 
hadirnya sejumlah alter- 
natif tinta isi ulang. Mulai dari 
yang jenis suntik, isi ulang atau 
kartrid tiruan tersedia. Nah, Inke 
bukan cuma punya tinta isi ulang, 
tapi juga alat pengisi yang unik. 

Peranti ini cukup aman dan 
nyaman pengoperasiannya. 
Aman, karena pengguna tak akan 
terkena cairan tinta saat mengi- 
sinya. Dengan sekali pencet 
tombol, kartrid yang kosong akan 
terisi penuh kembali. 


INKE HS-45 

Harga: 

sekitar Rp 425.000 
Web: www.inke.com.sg 
Kontak: 

PD Abadi Citra Utama 
(021612 5515 





Kelebihan: 

(-1 Tidak berisik 

Ir Pengisian tinta cepat 

Ir) Bisa dioperasikan dengan 
baterai 

I-1 Murah 

(#1 Bersih dan gampang dijalankan 


Kekurangan: 

(-1 Bodi plastik, tray mudah patah 

(-1 Baterai agak susah dipasang 
dan dilepas 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 






dk UNIK. Sepintas desain luarnya 
mirip peranti coffee maker atau mesin 
penyeduh kopi. 


Alat yang bekerja dengan 
tenaga empat baterai AA atau 
adapter ini cukup ringan, hanya 
sekitar 1.074 gram. Bentuknya 
mirip coffee maker dengan tray dan 
dua buah slot di depannyo. 

Untuk mengisi ulang kartrid, 
pengguna cukup memasukkan 
tangki Inke dan katrid tinta yang 
kosong ke dalamnya. Selanjutnya, 
tombol indikator akan menyala 
hijau dan harus ditekan selama 6 
detik. Proses isi ulang akan 
berlangsung selama kurang dari 5 
menit dan nyala lampu akan 
berubah menjadi oranye begitu 
prosesnya selesai. 

Dalam paketnya telah tersedia 
katrid tinta Inke sebanyak dua 
buah dan dua tangki kosong 
berwarna biru. Tangki kosong itu 
berfungsi untuk melindungi 
elemen dalam Inke ketika alat 
sedang tidak dipakai. Tangki itu 
juga berguna saat melakukan 
cleaning cycle. 

Keunggulan peranti ini terle- 
tak pada kemampuannya untuk 
mengukur kadar keseimbangan 
udara di dalam kartrid, yang 


menentukan kelancaran pe- 
nyemprotan tinta ke print 
head. Inilah yang tidak bisa 
dilakukan dengan tinta 
suntik. 
Menurut si vendor, tek- 
nologi inkjet refilling Inke 
memungkinkan konsumen 
untuk menghemat uang 
hingga 70 persen. Pasalnya, 
harga yang ditawarkan 
untuk satu paketnya masih 
terhitung murah apabila 
dibandingkan membeli satu 
kartrid tinta orisinil. Meski 
terhitung murah, tinta kartrid 
Inke tidak bisa diisi ulang lagi. 
Jadi apabila satu katrid habis 
diisikan ke kartrid tinta asli yang 
kosong maka Anda harus 
membeli kartrid Inke baru lagi. 

Saat dites untuk mengisi katrid 
HP40, sistem Inke berjalan cukup 
baik dan tidak berisik. Menurut 
si vendor, satu kartrid tinta asli 
sebaiknya hanya bisa diisi ulang 
sampai 5-8 kali. Jumlah refilling 
yang telah dilakukan dengan 
sistem ini juga bisa dihitung 
dengan cara menekan tombol 
(Start). Dalam hitungan 1 tahun 
atau 30 kali refilling, vendornya 
menjamin alat ini. 


FOTO-FOTO. RANO KUSUMA 


Kemudahan pemakaian: AA Xx Xx 
Simpel dan cepat 


Desain: xx Xx 
Unik, mirip coffee maker 


Fitur: Ko 
Ada deteksi pemakaian sistem 


Kinerja: Ae 
Tinta cukup cepat kering 


Nilai Ekonomis: xx xx 
Murah 


Nilai keseluruhan: AA xx 
Sistem isi ulang tinta yang inovatif, 
mudah, aman, dan murah 





Peranti isi ulang tinta beru- 
kuran 200 x125 x190 mm ini bisa 
menjadi alternatif bagi pengguna 
printer inkjet Hewlett Packard. 
Lho, tidak bisa untuk printer 
lainnya! 

Sementara ini memang baru 
printer HP saja yang bisa 
memakai sistem isi ulang tinta ini. 
Inke HS-45 kompatibel dengan 
kartrid Hewlett Packard tipe 
HP40/51640A, HP15/C6615AN, 
dan HP45/516145. EX 









dk MUDAH. Tinggal 
pasang kartrid yang 
akan diisi ulang ke 
dalam tray-nya. 





PERANTI MULTIFUNGSI 


HP OfficeJet 5510 


Solusi yang cocok untuk Anda yang berkantor di rumah. 


eranti multifungsi masa 
kini tersedia dalam ber- 
bagai variasi harga dan 
merek. Salah satu produk yang 
kami uji kali ini adalah Hewlett 
Packard (HP) OfficeJet 5510. 
Seperti namanya, alat ini 
memang diperuntukkan kalangan 
bisnis rumahan alias SOHO 
(small office home office). 

Warna bodi OfficeJet 5510 
hampir sama dengan peranti 
multifungsi merek HP lainnya, 
yakni didominasi warna kelabu 
gelap dan terang. Bentuknya, 
menurut kami, rada kaku tapi 
rapi. Kartridnya tersembunyi 
sehingga akan membingungkan si 
tangan jail untuk mencopotnya. 

Peranti ini bisa memindai, 
menyalin, mengirim/ menerima 
faksimili, sekaligus mencetak 


HP OFFICEJET 5510 
Harga: 

US$ 299 (sekitar Rp 2,6 juta) 
Web: www.hp.co.id 

Kontak: 

Hewlett Packard Indonesia 
(021) 534 1111 





P 


Kelebihan: 

(#1 Gambar bisa dikirim ke 
aplikasi pada PC 

(#1 Disertai stiker layanan antar- 
kartrid HP 


Kekurangan: 

I-1 Scan benda 3D tidak 
sempurna 

(-1 Hasil cetak kurang sempurna 


kertas berukuran maskimal A4. 
Tersedia tiga tombol agar Anda 
bisa mengoperasikannya dengan 
sekali pencet. Tombol tersebut 
antara lain Copy, Fax, dan Scan. 
Lho, tombol Printtnya mana! 

Tombol Print memang tak ada 
di printer. Anda harus menjalan- 
kannya lewat PC. Kemampuan 
cetak hitam monokromnya antara 
1 (best guality) hingga 17 kertas 
per menit (draft guality). Untuk 
cetak warna, sebaiknya Anda 
cetak di kertas glossy. Jika Anda 
cetak di kertas HVS, bintik- 
bintik tintanya masih terlihat. 

Selama memindai halaman 
berwarna, peranti ini butuh waktu 
sekitar 1 menit 10 detik untuk 
menyelesaikan proses. Kualitas 
gambarnya maksimal 9.600 dpi 
(dots per inch). Sayang, printer ini 
tak begitu jago memindai benda- 
benda tiga dimensi. Benda yang 
Anda pindai mesti menempel 
pada permukaan glass plate. Jarak 
setengah sentimeter dari glass 
plate akan membuat pindaian 
Anda tampak kabur. 

Pemindaian teks terbantu 
dengan adanya program Read 
ILR.I.S. OCR yang sudah 
terpaket. Dengan program ini, 
Anda bisa menyimpan teks 
tersebut ke dalam format TXT, 
RTF, HTML atau pun PDF. 


Layanan Pesan 
Kartrid 

Sama seperti saat Anda 
mencetak dokumen, saat memin- 
dai pun, printer ini mesti terhu- 
bung ke PC, via kabel USB. 


Namun, untuk menyalin atau 


Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif @gramedia-majalah.com: 


mengirimkan dokumen 
via faksimili, Anda tak 
harus menggandengkan 
printer ini ke kom- 
puter. 


Waktu kami coba 





warna, salinannya selesai dalam 
waktu 1 menit 23 detik. 
Dokumen yang sama kami cetak 
hitam/putih dan selesai tercetak 
setelah 46 detik. Fungsi fax-nya 
sendiri bisa menyimpan fax yang 
tak tercetak karena kehabisan 
kertas. 

Dengan kemampuan yang 
beragam tersebut, printer ini 
tentu butuh banyak software. 
Tenang, bundel software-nya 
komplet, kok. Ada HP Photo 
Gallery, HP Image Editor, HP 
Creative Photo Projects, HP 
Album Printing, HP Memories 
Disc Creator,dan lainnya. Semua 
program itu bisa Anda akses lewat 
software induk, HP Director. 

Program lain yang menarik 
adalah HP Send to Application. 
Aplikasi ini akan mengenali 
software dalam PC dan gambar 
yang Anda pindai akan langsung 





Ak BACA. Hasil pemindaian bisa 
ditampilkan pada aplikasi PC yang 
dikenalinya. 


IKLAN BANNER ROHTO 








untuk menyalin halaman ber- 





YVWNSNM ONVH :OLO4-0LO4 


WA PEPAK. Print, 
scan, copy, dan fax 


jadi satu. 
tampil dalam aplikasi 
tersebut. Selesai, deh. 
Eit, belum selesai. Kami 


melihat stiker layanan pemesanan 
kartrid pada bodi printer ini. Di 
situ tercantum nomor hotline 
pemesanan kartrid HP. Jika Anda 
berada di Bandung, Semarang, 
Yogyakarta, Surabaya, dan 
Denpasar, hubungilah nomor 
tersebut untuk memesan kartrid 
printer HP. 

Kartrid akan dikirim oleh 
dealer HP terdekat tanpa ongkos 
kirim, kecuali jika Anda di luar 
kota tersebut. Kalau Anda tak 
mendapat stiker itu, tagih saja ke 
penjual. KIMI 





Kemudahan: Xx Xx 

Tinggal memencet tombol pada bodinya 
Kinerja: Ak 

Jalannya relatif cepat, tapi hasilnya 
kurang prima 


Fitur: AAA IK 
Pindai gambar Anda, kirim ke aplikasi 
yang Anda perlu 


Nilai Ekonomis: XX Xx 
Untuk SOHO, harganya terjangkau 


Nilai Keseluruhan: xx xx 
Solusi hemat untuk kantor rumahan 
Anda 








komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


BARANG BARU 





USB FLASH DISK 5 IN 1 





MSI Mega Stick 1 


Kantongi lima fungsi dalam satu peranti. 


esain dan fitur USB Flash 
Disk saat ini kian 
menarik. Mulai dari yang 
menyatu dalam jam tangan, 
bolpoin, pisau lipat, MP3 player, 
sampai penambahan fitur 
keamanan data. 

Keluaran Micro-Star Interna- 
tional (MSI) ini punya resep yang 
tak kalah menarik. Selain fungsi 
dasarnya sebagai USB Flash Disk, 
Mega Stick 1 juga merupakan 
MP3 player, radio FM, dan 
perekam digital yang disertai fitur 
Juick Repeat. 

Tancapkanlah pada PC 
berbasis sistem operasi Windows 
ME, 2000, NT ataupun XP, nis- 
caya sistem akan langsung 
mengenali media penyimpan 
berkapasitas 128 MB ini. 
Sedangkan pada PC berbasis 
Windows 98, Anda tetap harus 
menginstal driver yang sudah 
disertakan dalam CD. Data Anda 
pun relatif aman dari kemung 
kinan terhapus secara tak sengaja 





karena ada fasilitas tombol 
proteksi. 
Bila Anda hanya ingin 


menggunakannya sebagai pe- 
nyimpan file MP3, maka sekitar 
tiga puluh dua judul lagu bisa 
Anda pasok ke dalamnya. Durasi 
putarnya bisa lebih dari dua jam. 

Lumayan lah, dengan earphone 
yang termasuk dalam paketnya, 
peranti ini cocok sebagai teman 
Anda saat bepergian. Suara 
keluarannya cukup jernih dan 
nyaring. Hati-hati bila ingin 
membesarkan volumenya ke level 





FOTO-FOTO. RANO KUSUMA 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 








maksimal, karena suaranya bakal 
cukup memekakkan telinga. 

Tak hanya itu, layaknya player 
MP3 pada umumnya Mega Stick 
juga memiliki fitur Egualizer. 
Anda bisa mengaturnya sesuai 
dengan jenis lagu yang Anda 
putar, untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. 

Anda bisa mendengarkan 
siaran radio FM dengan menekan 
satu tombol saja. Biar mudah, 
simpan saja berbagai stasiun radio 
favorit Anda ke dalam memori. 
Jadi Anda tak perlu lagi mencari 
frekuesi radio favorit Anda secara 
manual, setiap kali Anda ingin 
mendengarkan radio. Asyiknya 
lagi, Anda bisa merekam siaran 
radio dengan langsung menekan 
tombol (RecordJ). 

Kualitas fitur perekamnya juga 
lumayan. Anda bisa menyetel 
suara rekamannya. Dari yang 
setara suara telepon sampai 


sekualitas CD pun ada. 
Sementara fitur Ouick 
Repeat-nya memu- 


dahkan Anda 
untuk memu- 
tar ulang re- 
kaman suara 
atau musik. 

Kejernihan 
layar LC D-nya 
yang berukuran 
295 x11 mm juga 
bakal membantu 
Anda mengopera- 
sikan peranti ini. 
Setidaknya, judul MP3 atau 
frekuensi radio yang sedang Anda 
dengar bisa Anda lihat jelas 
melalui layar ini. 


“ NYARING. Biar kecil 
namun suara yang 
keluar dari earphone 
lumayan jernih dan 
nyaring. 


SILAKAN MEMILIH 


















Baterai- 
nya tidak masa- 
lah, karena peranti 
ini tergolong hemat 
energi. Cukup dengan 
sebuah baterai AAA, Mega 
Stick mampu bertahan sekitar 10 
jam, bahkan lebih. 

Kemasannya pun cukup 
menarik. Selain perantinya 
sendiri, di dalamnya Anda juga 
mendapatkan earphone 
yang menyatu de- 
ngan kalung, 
sekeping 
Cp 


A HEMAT. 
Cukup dengan 
satu baterai AAA, Anda 
sudah bisa mendengarkan 
lagu MP3 lebih dari 10 jam. 





Kemudahan pemakaian: Xx xxx 
Tinggal colok 


Kinerja: Xx A AK X 
Hemat energi 


Fitur: Sek 
Dilengkapi dengan layar LCD 


Nilai Ekonomis: A3 
Sesuai dengan yang didapat 


Nilai keseluruhan: xx xx 

Peranti genggam penyimpan data dengan 
beragam fungsi tambahan. Cocok bagi 
Anda yang suka bepergian 

















& 5 in1. Cukup 
dengan membawa 
satu peranti, Anda 
bisa memanfaatkan 
kelima fungsi yang 
disediakan. 


driver dan software, selembar 

panduan penggunaan cepat, 

sebuah baterai AAA dan kabel 

perpanjangan port USB. Yang ter- 

akhir itu akan 

memudahkan 

Anda  menco- 

lokkan Mega 

Stick, jika port 

USB Anda ber- 

ada di bagian 

belakang 

casing. Jadi tak 

perlu deh ber- 

jongkok — untuk 

meraih posisi port USB. 

O ya, jika Anda mencari 

buku manual, Mega Stick 1 

menyertakan buku manual 

berformat PDF di dalam CD. 

Informasi di dalamnya pun cukup 
lengkap dan memandu. 


MSI MEGA STICK 1128 MB” 
Harga: 

US$ 100 (sekitar Rp 870.000) 

Web: www.msi.com.tw 

Kontak: 

PT Alfa Artha Andhaya 

(021) 612 4366 


Kelebihan: 

(#1 Lima fungsi dalam satu peranti 
(xl Suara earphone cukup keras 
(#1 Memiliki fitur egualizer 


Kekurangan: 
(-1 Tidak memiliki spiker buit-in 
(-1 Kapasitas terbatas 128 MB 





KARTU GRAFIS 


Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif @gramedia-majalah.com: 


Xelo GeForce4 


MX 4000 


Kartu grafis untuk 
kalangan rumahan dan 
kantoran. 


akin baru dan pintar 
sebuah software 
biasanya bakal ma- 
kin rakus kebutuhan hardware 
nya. Yang sering harus Anda 
upgrade antara lain kartu memori, 
kartu grafis (graphics card), lalu 
prosesor. 

Tapi sebelum upgrade, perhati- 
kan dulu masalahnya. Jika 
masalahnya hanya berhubungan 
dengan display, cukup lah meng 
upgrade kartu grafis Anda. 

Xelo GeForce4 MX 4000 128 
MB DDR ini salah satu pilihan 
bagi Anda yang ingin memenuhi 
kebutuhan display grafis dan 
multimedia kelas murah meriah. 
Pasarnya bukan kalangan gamers, 
melainkan pengguna rumahan, 
kantoran, dan untuk kepentingan 
pendidikan. Kalau Anda perlu 
memaksimalkan tampilan games, 
lebih baik pilih yang lain saja. 

Kami sempat mencobanya 
untuk memainkan game berat 
Need For Speed: UnderGround, 
dengan detil maksimum untuk 
environtment dan mobilnya. Saat 
digeber, ternyata terasa sekali 
jalannya game tersendat dan 
kurang halus. 


XELO GEFORCE4 MX4000 
Harga: 

US$ 58 (sekitar Rp 500.000) 
Kontak: 

Vitesse Computer 

(021) 600 8722, 624 6431 





Kelebihan: 
(#1 Ada TV-out 
(HJ Harga terjangkau 


Kekurangan: 
(-1 Setting tampilan di TV agak 
susah 






YWNNSNM ONVH :0LO4 


A MUNCUL DI TV. Tersedia colokan 
untuk menghubungkan tampilan di 
monitor ke layar televisi. 


Di dalam boks kemasannya 
tersedia CD installer untuk driver 
dan sebuah kabel penghubung 
kartu tersebut ke TV. Ke TV! Ya, 
sambungkan saja kabel dari 
colokan TV-out pada kartu ini ke 
soket Video-in di pesawat televisi 
Anda, maka tampilan yang ada di 
monitor PC juga akan muncul di 
TV. 

Tapi jangan harap gambarnya 
bisa langsung muncul. Anda perlu 
menyesuaikan setting tampilan 
pada Display Properties PC Anda 
agar gambarnya mau nongol. 

Dan repotnya lagi, panjang 
kabel tersebut terbatas, sehingga 
Anda harus meletakkan pesawat 
TV bersebelahan dengan PC. 
Manfaatkan saja fitur ini untuk 
menonton film. 


Kemudahan pemakaian: Xxx 
Instalasinya mudah dan lancar, tapi 
tampilan di TV tidak langsung muncul 
Kinerja: Ae 

Bagus untuk grafis, tapi kurang bagus 
untuk bermain game 


Desain fisik: 4 xx 
Rapi dan mungil 


Nilai ekonomis: 4 xx 
Terjangkau 





Nilai keseluruhan: A Xxx 
Pengguna rumahan patut 
mempertimbangkannya 





KAMERA DIGITAL 





HP Photosmart 945 


Kamera digital 
5 Megapixel untuk kelas 


setara profesional. 
hitam ini menempati 


K kelas tertinggi di antara 


saudara-saudaranya, sesama 
kamera merek HP. Anda yang 
ingin lebih serius menekuni 
fotografi layak meliriknya. 

Untuk masalah kualitas 
gambar,kamera beresolusi 5 Mega 
pixel ini tidak perlu diragukan 
lagi. Gambar yang dihasilkannya 
jelas dan jernih. 

Fiturnya pun komplet. Terse- 
dia 8x zoom optik, lampu flash, 
mode selftimer,viewfinder optikal, 
dan sistem menu pengendalian 
berbagai variasi gambar dalam 
sebuah layar kecil. 

Asyiknya lagi, ada semacam 
sensor yang secara otomatis 
mematikan layar, saat Anda 
mendekatkan mata ke viewfinder. 
Efeknya, baterai pun bisa lebih 
hemat. 

Teknologi flash-nya memiliki 
fasilitas adaptive lighting. Fasilitas 
itu mampu menganalisis gelap 
terangnya ruangan, kemudian 
mengatur kekuatan lampu secara 
otomatis, sehingga hasil gam- 
barnya maksimal. Apalagi bila 
Anda menggunakan lampu flash 
khusus tambahan, hasilnya akan 


lebih baik lagi. 


amera berbalut warna 








Kemudahan pemakaian: 4x Xx kk 
Menu Help di layar sangat membantu 


Kinerja: ASI IK 
Resolusi tinggi dan flash digital 
menghasilkan gambar maksimal 


Fitur: AAA AI 
Anda bebas mengatur, otomatis atau 
manual 


Nilai ekonomis: 4x xx 
Harga yang menyenangkan untuk kelas 5 
MP 


Nilai keseluruhan: 4x 3 
Kamera beresolusi tinggi, berkualitas 
tinggi, dengan harga yang tak membuat 
ngeri 








/A BERKUALITAS. Photosmart 945 
membuktikan bahwa HP serius 
menerjuni pasar kamera digital. 


Minimnya jumlah tombol di 
kamera ini mungkin akan mem- 
buat Anda merasa sedikit aneh 
pada awalnya. Tapi keanehan itu 
ditutup dengan adanya menu 
Help di layar. Anda bisa meng 
akses informasi tentang fitur-fitur 
yang spesifik tanpa harus 
membuka buku manual. 

Yang agak mengganggu adalah 
letak layar dan lensa yang berada 
di sisi kanan pinggir kamera. 
Anda akan merasa kurang 
nyaman saat memegang kamera. 
Sayangnya juga, paket Photo- 
smart 945 ini tidak menyertakan 
baterai yang bisa diisi ulang. Tapi 
secara keseluruhan, kamera 
digital ini memang pantas 


dipertimbangkan. 


HP PHOTOSMART 945 
Harga: 

US$ 549 

Web: www.hp.co.id 
Kontak: 

HP Indonesia 

(021) 574 1111 


Kelebihan: 

(#1 Resolusi tinggi dengan harga 
terjangkau 

(#1 Teknologi baru flash digital 

(#18x zoom optik 


Kekurangan: 

(-1 Kurang nyaman saat dipegang 

(-1 Tidak disertakan dengan 
baterai isi ulang 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


z 
z 
z 
2 
KJ 
(@) 
Oo 
s 








BARANG BARU 


DVD/CD-RW PORTABEL 


LG GCC-5241P 


Peranti nonton DVD dan membakar CD untuk Anda yang 


bermobilitas tinggi. 


erangkat mobile yang 
T3 dibalut warna silver ini 

cukup praktis untuk 
dibawa-bawa. Dimensinya 20,32 
x 132 x 154,9 mm dengan bobot 
399 gram, jadi cukup pas untuk 
masuk ke dalam tas. 

Apalagi desainnya terbilang 
menarik. Penutupnya transparan, 
sehingga Anda bisa melihat DVD 
atau CD yang Anda masukkan ke 
dalamnya. 

LG mengombinasikan CD- 
RW berkecepatan 24x10x24x 
dengan DVD-ROM &x. Buffer- 
nya sebesar 2 MB, lengkap 
dengan buffer underrun error 
protection. 








Satu-satunya yang paling 
menonjol dari drive eksternal ini 
adalah sifat portabelnya. Dengan 
teknologi koneksi USB 2.0 Anda 
bisa memakainya di notebook atau 
pun di PC. Berbeda dengan sau- 
daranya, GCC-5240P, yang hanya 
bisa mendampingi notebook, 
karena hanya menggunakan 
koneksi melalui PCMCIA card. 

Seluruh keperluan penginstal- 
an software dan driver tersedia 
dalam kemasannya: disket driver, 
CD installer PowerDVD (aplikasi 
pemutar DVD), dan Nero Express 
(software pembakar CD). 

Dan walaupun Anda sudah 
menginstal aplikasi PowerDVD 


A OTOMATIS. Penutupnya akan terbuka sendiri setelah proses baca atau 


burning selesai. 





hd TINGGAL COLOK. Koneksinya menggunakan USB 2.0, sehingga dapat Anda 
colokkan ke PC atau notebook. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


SILAKAN MEMILIH | 













b- PRAKTIS. 
Dengan desain kecil 
dan bobot enteng, 
GCC-5241P mudah 
dibawa-bawa. 


sebelumnya, sebaiknya instal saja 
PowerDVD bawaan drive ini. 
Dalam uji yang kami lakukan, 
awalnya kami tidak menginstal 
software tersebut. Namun ternya- 
ta versi lama PowerDVD yang 
sudah ada pada notebook kami 
kurang bisa menjalankan DVD 
dengan lancar. Setelah kami 
menginstal versi PowerDVD 
bawaan LG, barulah film berjalan 
mulus, berikut suaranya. 

Saat pembakaran CD dengan 
software Nero, alat ini mampu 
menyalin isi CD data ke CD baru 
tanpa bantuan DVD-ROM drive 
pada notebook. Anda tinggal 
memasukkannya secara bergilir- 
an. Masukkan dulu CD asli, 
kemudian setelah proses pere- 
kaman CD image selesai, barulah 
masukkan CD kosong untuk 
langsung menyalinnya. 

Dengan kecepatan 10x, waktu 
perekaman image 13,08 menit. 


Kemudahan pemakaian: xxx 
Instalasi mudah, dan nyaman dibawa- 
bawa 

Kinerja: 4x 

Masih ada merek lain yang mampu 
bekerja lebih cepat 


Desain Fisik: xxx x 
Kecil, ringan, dan berdesain menarik 


Nilai ekonomis: A3 x 
Pantas dipertimbangkan 


Nilai keseluruhan: xx 3x 
Sangat cocok untuk Anda dengan 
mobilitas tinggi 





YWNSNM ONVH :OLOJ-0LO4 


Penutup (top-load) kemudian akan 
otomatis terbuka. Setelah CD 
target alias CD kosongnya kami 
masukkan, perlu waktu lebih dari 
20 menit untuk proses pemba- 
karannya. Total waktu prosesnya 
34,13 menit. Cukup lama ya? 
Sayangnya lagi, produk ini 
masih membutuhkan power 
terpisah dengan menggunakan 
adaptor khusus. Mungkin akan 
lebih praktis jika kebutuhan 
power bisa diambil dari notebook 
dengan koneksi USB. 
Omong-omong, nama DVD/ 
CD-RW drive ini juga susah 
diingat ya? Tapi seperti yang 
tertera di boks kemasannya, sebut 
saja produk ini: Portable CD-RW/ 
DVD-ROM Drive 24x10x24x6x. 
Dan sebaiknya kalau Anda 
ingin membelinya, siapkan deh 
catatan ke PDA atau secarik 
kertas. Biar saat sampai ke toko 


Anda tidak kebingungan. EX 


LG GCC-5241P | 
Harga: | 
US$ 170 (sekitar Rp 1,47 juta) 
Web: www.Igindonesia.com, 
www.tokolg.com 
Kontak: 

LG Electronics Indonesia 
(021) 5366 0309 | 


Kelebihan: 
(xl Portabel | 
(#1 Mendukung USB 2.0 | 


Kekurangan: 
I-1 Proses pembakaran agak lama 


“Langkah-langkah 
Kirim SMS lewat PC 


Mudah dan murah kirim SMS. 
Sender 1.0 ini merupakan 


Ss salah satu aplikasi pengirim 


SMS melalui PC. Meski fasilitasnya 








EDISI 77 

33 Kirim SMS lewat PC 

34 Mengirim E-mail 
dengan Cepat 

36 Mengelola Buku 
Alamat Online 
(Bagian 2 n Tamat) 

38 Tipuan Air (Bagian 






oftware Microsoft SMS 











hanya sebatas kirim saja, tapi | 1) 
tetap bikin hemat, karena 40 Mensintip Tasihan 
tidak ada biaya yang harus Tel aa Ki Na 






Anda keluarkan. Ambil 
file penginstalannya 
(SMSSender.msi) dari 
http://www.microsoft 
.com/globaldev/ tools/ 
smsSender.mspx. Pada 
praktik kali ini, kami 
menggunakan nenas 


Nokia 3650. KISI 


42 Bikin Album Foto 
Digital (Bagian 1) 

44 Me-remix Musik 

46 Bikin Windows Lebih 
Menarik 

48 Tip&Trik 
















AMIA HISYVHLSNTI " 





: anwar 2, LANGKAH 3uormengim 


SMS, ketikkan nomor ponsel yang 
Anda tuju pada opsi “Destination 


LANGKAH Dn osika Number:”. Ketikkan dengan pola: 


Bluetooth atau infrared dari ponsel ne Desa nomer men. 
agar PC terkoneksi dengan ponsel. MBA Aneh yang Anda tuju 0818 
Begitu terkoneksi, modem ponsel akan sen Ing Kulakan Dena Anas ban saga 
terdeteksi dalam daftar “Available 


Sala LANGKAH4 
Ketik pesan Anda 


pada boks “Body of the message:”. 
Maksimal 160 karakter ya. 
Selanjutnya, klik (Sendj untuk 
langsung mengirimnya. 






dea 


po 9 Microsoft SMS Sender 


an 









LANGKAH 1 Bukalah program 


SMS Sender. Klik saja (Start | Pb Pa 

(ALI Bt ograms| (merosot SMS |standard Modem over IR link 
Semen J Im ee SMS Destination Number: 
Sender |. | 46281292xxxxx 


Text message 
13122 # 


bw Ig denger winomp. 


lagunyo: cont hurry lovenya 
phil collins!hehe jd inget 
kamar kost u yg lama! 


Available Devices: Available Devices: 


Standard Modem over IR link | (Standard Modem over IR link 


Destination Number: Destination Number: 


| Iphone Book... | 628888888888 


Body of the message: Body of the message: 


| Gw lg denger winamp. lagunya: cant hurry 


lovenya phil coolins!hehe jd inget kamar kost U 
ya lama! 











ra LANGKAH Soo 


penerima, pesan Anda akan nongol 


seperti SMS pada umumnya. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 

















”. 
»- 
4 

»- 
”. 
»- 
”. 


Mengirim E-mail 





engan Cepat 


Agar mudah mengirim informasi ke banyak alamat 


dengan lebih cepat. 





account POP3, lho. 


LANGKAH 1.orcanmer 


download emailer.zip, ekstraklah file 
tersebut ke desktop di PC agar mudah 
mengaksesnya nanti. Selanjutnya, cari 
dan klik-dobel emailer.exe pada 
desktop untuk mulai menjalankan 
aplikasi. 


E) http: jeep arahan da resa inden hbs ane Mlalhar 


vallen e-Mdailer E2004.0209 
The e-mail disnt to deliver mewsistters. 
Wallen-e-Maller Is an applkation to send e-malls to an u 


provided by a simpk ASCII fi. Each s-mail Is deliverac 
seriding. 


Me: Supports plain text and HTML mai and SMTFP & 
previous version. 


wery handy and sasy-to-use, Online help an Readme file ir 
KaLN application, supports Windows 3x/ME/NT/ADOO/ XP. 
Download Vallen e-Maller. See Screenshot Its Ireei 


“Vallen e-Mailep temallerzip.ca, 270 KB) 
“ (wallen Zipper any other ZIP compabble prograr 


ai 


emalerslL 


EMAILEFSALF 


RESUME, ISI 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


engan program e-mail biasa, mengirim ke 
banyak alamat memang mudah. Namun, 
program gratisan Vallen e-Mailer membuat- 
nya lebih mudah lagi. Apalagi, jika Anda adalah 
pengelola milis dan harus mengirim info ke ratusan 
alamat e-mail secara berkala. Ambil aplikasi ini di 
www.vallen.de/freeware/index.html. Installer file 
nya hanya 369 KB dan kompatibel dengan Windows 
98 sampai XP. O ya, Anda juga harus punya e-mail 


An 
Bara ari, BL 


LANGKAH Dai jendela 


aplikasi terbuka, klik tombol (Setup). 
Aturlah terlebih dahulu setting POP3 e- 
mail account Anda. Bila Anda tidak 
tahu, tanyakan pada ISP yang Anda 
langgani. Isikan juga e-mail password 
Anda pada kotak isian yang tersedia. 





14.0209 


T El U 
Log Setup Atach... 











Subject: Message sent by 





| Plain Text | HTML Text | HT 









































2 Mailer Selup 
San sotinga 
100-200 M00400 


yuk amidi sukahati 


Host server Fonidetault 25j 25 


User 


Fendi 


Sulbenbgstan. |Hone 








AMIN HISVELSNI 


LANGKAH Fe.comom 


“Sender settings:”, isikan alamat e- 
mail Anda. Jika Anda ingin mengecek 
apakah kiriman e-mail terkirim dengan 
sukses, kirimkan juga salinan e-mail ke 
alamat e-mail Anda lainnya di menu 
“Carbon copy:”. Klik (OK) sesudahnya. 


o-Mallar Satup 


onar SoMingya 





li 
Use 

Pi nari 
Aulia 
Sender sesinga 
Harus 
Lrganesshon 

ge Mad address 
Bap To 
Ketan LG pny 
Ce 

Pama 


Dalaul seting 


Dafaul Subject 





(& Hatp | 


To. 200. IA Por (default 25 25 


yulkamdi sukahati 
tt 
Hana 


Akari 


yulkamdiSokebangsicom 


yulkamediikokebangat com 


joaikamdhieagakoke. com 


Massage saniby Wallan e-hadas 


| OKE. Ka, Cancgl 


LANGKAH 4corwonsomue 


alamat e-mail anggota milis dalam 
sebuah file TXT dengan bantuan 
Notepad. 


- jok 


P Untitled - Notepad 
File Edit Format Yiew Help 





udin@uhui.com 
okefabanget .com 
ahkamu@nakal.co.id 
ranggaldgondrong.com 
gugun@kriting.com 
pakdefadheet.com 
sontong@marsontong.com 
joelOkeren.net 
okkyanjelehi.com 
desi@derius.org 
dongfirman.com 
don@firaun.net 
rano@nengdi.com 
irv@n.com 
risma@melati.net 
jagalah@kebersihan.net 
viki@vidivici.com 
ariyo@penasaran.conj IL, 


LANGKAH Hsoinamacan 


simpan teks dalam format (Text 
Documents (“.txt))|. Taruh di folder 
yang mudah diakses, lalu klik (Save). 


1 un Digik ap 


(al bocumenks 

1g ra Corngaataa 
Apt Melpaah Poor 
Bio 

PE dala rr bet 
PE) means net 

1 basir Jet 


Tasd Dosumerit |" Sd 


Ans 


LANGKAH6...x 


memasukkan para penerima e-mail, 
klik tombol (Recipients)|. Cari dan 
klik file yang Anda buat di Notepad 
tadi, lalu klik (Open). Seketika daftar 
alamat e-mail mengisi panel di sisi kiri 
jendela. 


& Vallen e-Mailer R2004.0209 


- Eg D ei 


Recipien Send Log Setup 





Id e-mail: 
EsJ1 ahkamu@nakal.co.id 
EJ2 — ariyo@penasaran.com 
F3 — desi@derius.org 
donf@firaun.net 
don@firman.com 

gugun @kriting.com 
ivt@n.com 
jagalah@kebersihan.net 
joel@keren.net 
oke@hanget.com 
okky@njelehi.com 
pakde@dheet.com 
rangga @gondrong.com 
rano@nengdi.com 
risma@melati.net 
sontang@marsontong.com 


LANGKAH 7 reaatanmus 


mengetikkan pesan. Klik tab (Plain 
Text) di bawah “Subject:”. Ketik 
pesan pada kotak di bawah tab. 

















Subject: Message sent by Vallen e-Mailer 





Plain Text | HTML Text | HTML Preview | 





— www —— 





Hei, teman-temin. Rencananya bulan N 
ini perkumpulan kita akan membuat 
sebuah bazaar untuk menyambut ulang 
tahun kakek saya. Untuk itu, saya 
mengundang teman-teman untuk 
mengadakan rapat perencanaan pada 


Hari: Minggu, 12 April 2004 

(Jam: 12.00 sampai selesai 

Tempat: Hotel Sejuk Nan Hangat, 
(Gunung Gunungan, Jl. Menanjak Raya If 




















File Attachments: Size 








LANGKAH 8... 


Anda bisa menyisipkan data/ file 
seperti foto, gambar, dan 
sebagainya lewat attachment. Klik 
tombol (Attach...J. Cari dan klik 
file yang akan disisipkan, lalu klik 
(open)|. Daftar attachment akan 


terpampang pada panel “File 
Attahments:”. 










“3 2 : |) 


Ur 
Feopan Sand Log 5 Aneh du Inka 


mai Sebjirct (Harnnaga tani try Vallen #doder 
ahkamulhekalood 


Pisan Tat HTBS, Tani | HTML Fraa 
ak Cai pi BADAN CAT 


Kak an | je Computa 


Ale Aa OM 
aa Lina Dami (C1 


ab Cit Dres ih 

ab'GTi Drrea (P1) 

SP ak ma car "Elang mara IP DE li 
“20m arah Dinda 
(hand Doc 

(aj pakar Cetus 





Fe ma 


Kap Hobi Fa ol aa AJ Fian 





File Attachments: 
CADocuments and SettingsivwuliandiDesktopiREADME.TXT 


Mail message text, 





Subject: Message sent by Vallen e-Mailer 
| Plain Text HTML Text | HTML Preview/ 


(kl-- #include 
Iwirtual-"functions/filesystemohject.inc" --) 
K!-- #include 
wirtual-"functions“viewimages.| Undo 

Kseript language-"javascript"» 

(£#unction MM OpenBrWindow(theUR 

height) 


window.open(theURL, winName, BE 
('secrollhars-no,width-' twidtht' 
height-'theight#' ,resizeable-n 
tatus-no,alwaysraised-yes '): 








Select All enyasan 


(script) 
(table width-"448" border-"O" cellspacing-"5" 
Icellpadding-"O"» 


€tr 























LANGKAH Yrta bisa 


mengirimkan newsletter (berita 
periodik) dalam format HTML (halaman 
web). Jika halaman web tersebut sudah 
dibuat dengan aplikasi web editor, salin 
saja teks HTML-nya. Kemudian, klik 
tab (HTML. Text). Klik-kanan kotak di 
bawahnya dan pilih (Paste). 


LANGKAH ID ar 


tampilan jadinya teks HTML tadi, klik 
tab (HTML, Preview|. Halaman web 
ini nantinya bisa langsung dibaca oleh 
penerima e-mail langsung di program e- 
maik-nya, tanpa perlu buka browser. 





Subject Mosenye woril try Vallen e-Meser 


Plain Tesa | HThAL Tea | HTML Premes 
la 


ISLYARK TN 
Bangga 


Kisah kaerata dad kulg jeruk bali yursa menjadi kenangan, tekadar ilurragi 
akaoti dalam iklia (dan dalam darah ajalah nil oto mabuk ah 
pebuah kersatisitar mnaksanak. 


Hamil tak manganggap karata kidit jaruk bali Ku salah. Kamil matik 
menghargainya 5 meski dari dulu bentuknya ya cam gibasgibs aja 5 ank 
iapari kara menghargai pebbatan tekoologa otak dalam dah Keauf 
PN 


feslam beberapa hal teknologi telah memangkas sejumlah tehap bea 
itu, kacer abnobegl edan Meivebakan kepanjangan ogah 
Fei 


Maka parggenbaran pola peron utuk anggora pa manjadi Ibih mudah, 
Tak mangabirkan penghapus karat. Tak parlu manggambar ulang untuk 
#eerppandak Anya 


Karbon kadik ubah eonggandakan padi pola, Ibu juga eknalogi, Foekokasi 
untuk Mamparbianyik dagilh, bo juga taksalasi Jangaskaa keragputar, Bibi 
unbuk mangarat kulit jaruk bali pun merupakan buah teknalagi « arang 
Bastis bea bak mempan al obi Depan, kaan? 


Makan Geo ekornya eealnpa maba ia pro adanya, daan klan 
basut hagilhya. Hisusa di hal wandatar, yang tik barubih dia Bimih 
karaman, papi tebnalaginyan setiap anak saban bangga setalah 
menghasilkan daduabu. Kading kebanggaan Ko bisul benjanggan bapga 
maha dikiik. ITO 


LANGKAH da PP judul email 


pada kotak “Subject:”. Klik (Send) 
untuk langsung mengirimnya. 





& Vallen e-Mailer R2004.0209 


& je: 2 - U 
Recipients Send Log Setup Attach... 


Id e-mail: Send Mai Subject: Berita Hari ini 


BII ahkamu@nakal.co|| | jain Text | HTML Text| HTML Preview | 
E 2 ariyo@penasaran. | PP — Le na — 


(E3 — desi@derius.org 
E4 — donffiraun.net 


LANGKAH 12. rooreu 


boks pemberitahuan alamat e-mail 
mana saja yang terkirim dan yang 
gagal terkirim. 


“iz C DOOLME- Uwuliand IM OCALS-Templemalkes. log 


akibat O0a0, Beripioit utk 
ace Hard delivery to 'okofbaspot Oom" FAIIED .... 
okkvfngelehi 0007, Hecipieni eikncya 
xx Hap delita t Okkyfe3elaha com FLICED om. 
Maca plan wi 
dalirery ta Pakde Oei" FAILED “ex 
g com. Kecipleit unkeoen 
II dalitary to Tangga hgond 7 o3 mp” Fall 
TR Rr Ip Kabau Fersi pian Mnet 
dalirery to panas cam FAME) as... 
Peci mant enknowe 
dalitary ta "Tididialati cat! FLILED “s.... 
2. Hesipient akad 
montongasrsos tong. con FILE 0. 
tera pen upkaoeni 
dolisery 19 "Odinfibui, oom” FAIIED #.... 
Li kate aa en . Resipient uniknya 
Jali ag “Tiklidv1c1 o0os" FIlID .—... 


Tucoeestuldly disconnectsd fr Seruan 


Ce 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 























Mengelola 





Akses buku alamat Anda lewat 
Outlook Express dan web. 


etelah selesai menginstal Plaxo ke 
PC, kini saatnya Anda mengetahui 
cara menggunakannya pada aplikasi 
Microsoft Outlook Express. Anda juga bisa 
mengakses data kontak Anda di Plaxo ke 
mana pun Anda pergi hanya dengan 
mengunjungi situsnya. 


LANGKAH 14... oo. 


menginstal Plaxo, buka Outlook 
Express, toolbar Plaxo akan muncul di 
dalamnya. Jika kemudian ada rekan 
Anda yang merespon e-mail yang Anda 
kirimkan dan memperbarui data kontak 
mereka, maka klik tombol (| New 
Alerts) untuk mengetahui detilnya. 











Antyo Rentjoko 


1 L 2) pakarad h 
Joined the Plaxo network. Do you want to send a card? LD paberati bund 


ai da Wibiscang 


nia Ardya WS | 1 Piyu Luo La 


Has responded to your update reguest, 


Antyo Rentjoko 


Has responded to your update reguest, 


salju 


Has responded to your update 


LANGKAH 15.oao. 


ketika, Anda terpaksa mengganti 
nomor ponsel, tak perlu repot 
memberitahu relasi Anda satu per satu. 
Update saja Plaxo Anda, maka relasi 
yang ada di daftar kontak akan 
menerima pemberitahuan melalui e- 

mail. Caranya, klik (Update ansian Pohan pasnbentunpntorhishooraia 
Contacts)| pada toolbar, lalu ikuti 
wizard yang muncul. 


Plaxo Update Lonta Wizard 


Y Meri to gel Four 


ae | 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





BAGIAN 2-TAMAT 





Buku Alamat Online 


— 
(- 
n 
AA 
3 
» 
"2 
— 
x 
& 

















LANGKAH 16... 


tombol (Plaxo Today|, layar 
yang muncul memperlihatkan 
beragam info mengenai alert log, 
data kontak terakhir Anda berikut 
statusnya. 







. Irubor - Dutlook L KPAGIn 
Ea Kah Yew Jous Message Hey 

ME an j3 ui 3 
Canaia Mad Aren Bepb Al Fond | Prime 
Gd Pine « | TEJ Undinin Contact (CA Pass Taday | G0) Syne 


Bi goai 
 pukaredi kusuma 
BA Wina 
P1 Plato Customer Casa 
21 Mawi 
Bi Ser 
S1 Soni 
Bara 
Be 


ve Ser (lens 
Kal Deleted lem: 
cl Kualis 


Subiect ai 
| Sara wrote | 


Tera Aaftar nermintaan Fatal 





LANGKAH 1g ya kontak 


yang ada di Outlook Express selalu 
sama dengan data yang tersimpan di 
server Plaxo, lakukan sinkronisasi 
setiap kali Anda melakukan perubahan 
data. Tinggal klik tombol (Sync). 


Png in! 


Da ke PI 1 
app  Bepipas Fama. | 
(5 Update Conlaci: DJ) Pisoo Today 


Anto Nentoko 
BiAniya Rentoka 

Hy Sari 

H3 Wire kurun 
Chain Won 

53 Pia Durian Lite 
Eh Hoa 

Ih Sand 


Frame Artyo Rentoka To: Tem: Adi 
Sulmeci: ipa kale ngsei 


LANGKAH 18. 


Anda juga bisa membuat e-mail 
signature berupa vcard. Signature 
tersebut akan ikut terkirim ke setiap e- 
mail yang Anda kirim. Untuk 
memanfaatkan fitur ini, klik tombol 
(Pelaxo| Ema Signature |: 


RS benda - Didlok Gaji 

| be At Yam Jodi Menag bp 

| MW » De kari aa 

| camaMad 0 Megip Mepipkd  Fomadd— Pini 
(Te Pem «| C3 Uindute Caniasts (CJ Pss Today GI) Sure 


M1 Sena Pera 

Gi Hardi 

3 pakar kutu 

Pa Ken seal 

5 Pisa Civitesnet Dang 
leh ilama 

ji bara 


Sial aa ha mela 


MMI 2 comdosnad aspy 


LN an SPAN 00 Coat 
pemah ada yang nyoba gak" 


MAA 
Eni 


LANGKAH T9ovoamoviov 


dari signature Plaxo akan muncul. 
Lakukan perubahan sesuai selera 
Anda, mulai dari menambahkan logo 
perusahaan sampai mengganti font. 
Kemudian aktifkan dengan mengeklik 
(IEnable Signature). 


Joe Gea Pia Pns Saputas 
Pe Man ee pa uni daki 


ga ea Ab aga Pa al eU NA candasa meli uh tabel uin ai 











R3 Inbox - Outlook Express 


| File Edit View Tools Message Help 
”—&» DR ne 
Create Mail Reply Reply All Print 


| GJ Plaxo - | (3 Update Contacts KJ Plaxo Today (fb Sync | 


Update Contacts 








F 


Forward Delete Send 











Plaxo Today 
Build Address Book 
E-mail Signature 


E 
Synchronization Hr 


Preferences 





Manage Account 

Send Feedback 

Help 

Upgrade to VIP Support 








About Plaxo 
From: Antyo Bentjoko To: 


Subject: spam killer ngiler 





http /Aww.spamcop 
pernah ada yang ny 





LANGKAH 20.oooico 


fitur Reminder. Fitur ini memungkinkan 
Anda untuk mengetahui siapa saja 
relasi yang belum merespon e-mail 
peng-update-an data kontak yang Anda 
kirimkan, serta daftar kontak baru 
yang belum Anda masukkan ke Plaxo. 


S3 Mekinasan or add naik 
e 2 apa Mi eng Bas pn dana 


Peraga, s Mas agak 

CC“ Pu si 

Ta ea Sa 
ID Take thor Tour 


ea 
- k 





ke Plaxa Addrass Dook - Mecrosodt Inteanot Kepler 
Je EA Wow Foeottay Iooh Hiro 


PE 3 3 Aa 


Eneh Asimsh Hoa Sameh 





Ti 
1 


LANGKAH2oraer 


Plaxo melalui web pun cukup mudah. 
Buka saja situs www.plaxo.com, 
kemudian klik (Sign 1inJ. 


LANGKAH 22 vaaiion 


alamat e-mail dan password Plaxo 
Anda, dan klik (Sign In). 


Existing Plaxo Users 


Eater Four edi afi bae to gn ia 


Eee ai dara madu maan 





LANGKAH 23..oc mas 


Anda akan langsung bisa melihat 
daftar kontak Anda dari A sampai Z. 
Untuk melihat data detil setiap orang, 
klik namanya. Mudah kan? Dari sini, 
Anda bisa melakukan kegiatan 
seperti di Outlook Express. Biar 
aman, jangan lupa untuk selalu 


mengeklik 


Isign out| setiap kali 


selesai menggunakan Plaxo. 





La DO 


Fawnsina Hedi 


Hitary 


£ 


Had 


1 Pri Ea 
Oegkatess (ie) hitps:/21vrar pilusn momuteentart stlah A 5) to | Uike 2 


plaxo 


Papa Mi mena | card DL arid Marint 


Lndats Contest dkKFY - Kompubaraktik 
Edit tour Cards dead bai 


Pindad Adelresa Book 


har - | 


-. 


Export Contects 


ad ha 


Manage Acemunt 
MIP Support Hewi 


ak: 
mobil 


Tesla 3 af 6 


Kadaksi Kompuferakii 


mori EZ 21 D60 11S4 axl 3904 











Hsla 


J 
Le) 
| 
La) 


Balik 
arya 


PI 
ni 


Alert 
busnmngplasa. com 


billfiplaca. 
Muhammad Yoga Aing Lana naa 


Pi pabean MS 


F Raipondad cabin belas. com 


ma 1 
ae IA Na 
e - 
al F3 | | 


lang 0203 

Po ma ourd 
Fiamasan CD 

F Karpandad 


Juke Thandra 05701 


F Ratpandad 


dangplasa. com 
ari bra. arid 
Farid. Hai 

Wa all, 


Cipta 


MH hara jay dinda dara 
1 Ganti talactad 


Inter | Personal 


agya Sindo. com 


bani- reda manja oom 
budih aan apakan. sam 


Chandra, Joko 


Mba ton dB - Kemputerako | Sora | Sign Get 


Saareh: Ant 
Es Adera » Komputeraktif aa member af Pam 
dERAY - Komutersktif has access to 
BP our Business Card (is publish 
PC Your Personal Card 
laba last updated on 03120 


Pegagan gada 


ari Denada manja 
Bigbang dedia manja com 


Cat Andy 


dani ceng media nanja loh 


Para, Dony 
gl don dia manja bara 


bikgara dadi manja aa 


Te md Aj ga 


ar| 


Add maw Untry | Sabeeall | Ucctabsct All | Delaba Salecad 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


























Tipuan Air 
Gambar Anda akan tampak BAGIAN 1 


berada di atas air. 


gelombang air seperti praktik kali ini, 
tentunya tak bakal bikin basah kan? Tinggal 
menaruh gambar, lantas beri gambar lingkaran yang 
bergerak-gerak, maka gambar seolah sedang 
mengapung di atas air. Penasaran! Mari ikuti praktik 


ini, menggunakan Macromedia Flash MX 2004. KINI 


LANGKAH L..orranorozor 


Macromedia Flash hingga terbuka 
dokumen baru. Lantas, klik (Rectangle 
Tool) pada toolbox di sisi kiri. 


BR ermain air belum tentu basah. Membuat efek 





Macromedia Flash MX Professional 2004 - |Untitled-2") 


File Edit View Insert Modifv Text Commands Control Wi H w Properties 


Untitled-2" 


| - Scene 1 


Shape 


& 





we ss0.0 soo ii 
H:| 400.0 y|o.o 


LANGKAH 4..co.ico0 


Mixer di sisi kanan, ubah pull-down 
menu “Fill Style” menjadi (Linear). 
Lantas, klik (Fill Transform 


Tool) pada toolbox. 
LANGKAH 2 Klik-tarik pointer 


Anda hingga membentuk kotak. Tekan 
tombol (IV) pada kibor, lalu klik-dobel 
kotak tadi. 
































Properties di sisi bawah. Ubah nilai & 22 
il Transform Tool 
pada kotak “W:”, “H:”, “X:”, dan “Y:” 
seperti pada gambar contoh. Ukuran ini 
sama dengan ukuran dokumen Anda. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 








LANGKAH 5.o.omar 


kotak Anda. Kini, muncul dua tanda 
di kotak tadi, lingkaran dan kotak. 
Klik-tahan tanda lingkaran, di ujung 
kanan-atas kotak, dan putar 90 
derajat ke arah bawah. Lalu, klik- 
tarik tanda kotak ke arah atas. 
Persempit gradasi warna di kotak 
tersebut. Klik-tahan handle 
berbentuk kotak kecil di tengah 
bawah. Lalu, tarik ke atas, pas di 
garis tepi kotak. 


ba 


AMIN ISYVELSNII 











LANGKAH Groran tombol Iv) 


dan klik-dobel kotak tadi. Pada panel 
Color Mixer, klik handle warna hitam 
(sebelah kiri). Lantas, klik kotak warna 
di atasnya dan ubah menjadi warna 
biru. Kini, gradasi kotak tadi berwarna 
biru-putih. 


R:fo 
" (Linear "| - 
fenosarr | 


LANGKAH 7 meousancamter 


ke dalam dokumen Anda. Klik menu 
(File) (Import), lantas cari file 
gambar Anda. Sebaiknya gunakan file 
berformat GIF dan background-nya 
transparan. 





LANGKAH Bur posisi gambar 


Anda agak ke bawah. Ubah gambar ini 
menjadi movie clip symbol. Klik menu 
IMediftyi "convert te symbol k 
Pada boks dialog yang muncul, ketik 
gambar pada isian “Name:”. Pilih opsi 
IMovie clip), lalu (oK|. 








Macromedia Flash MX Professional 2004 - fcontoh.fla? 
File | Edit View Insert Modify Text Commands Control 


Undo Copy Ctrl--z 
Repeat Copy Ctrl--Y 


Convert to Symbol Xx 


AA aa 


Behavior: @ Movie clip Registration: ama Cancel | 


(“ Button 


Cut Ctrl--x 
(“Graphic 3 5 


Copy Ctrl--C 
Paste in Center Ctrl-Y 
Paste in Place Ctrl--ShiFt--W 
Paste Special... 

Clear Backspace 





Duplicate Ctrl--D 
Select All Ctrl-A 
Deselect All Ctrl--Shift--A 








Find and Replace Ctrl--F 
Find Next F3 


G.Issntoexe. 


Timeline 


MN 
- 


LANGKAH 9 ......cmear 


tersebut, tapi jangan di-paste dulu, ya. 
Arahkan pointer ke panel Properties. 
Ubah pilihan “Color:” menjadi (Alpha). 
Ganti persentasenya menjadi 30”.. 


Edit Symbols Ctrl--E 
Edit Selected 

Edit in Place 

Edit All 


Preferences... Ctrl--U 
Customize Tools Panel... 

Font Mapping... 

Keyboard Shortcuts... 


BAR 


ke) 
v 


NE) 






hingga muncul layer baru bernama 
Layer 2. Lantas, klik menu (Edit) 
(Paste in Place). Naikkan 
ur gambar baru ini, misalnya seperti 
3 Mbewatp jan 3 h. 
Iss ma s3 gambar conto 








un 3 Sg EK 
Li pe an ten 


Ono 
Ne ap Nu 





LANGKAH 12.meon an 


karya Anda ini. Dua minggu lagi kita 
lanjutkan, ya. BERSAMBUNG 


LANGKAH 10 


Balik gambar ini 
secara vertikal dengan 
mengeklik menu 
(medan 
Keset Mis 
vVerticalik 


LANGKAH 11 


Klik menu (Insert 
(Timeline) (Layer), 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 























Mengintip 
Tagihan Telepon 


Tak sabar menunggu datangnya lembar 
tagihan telepon? Intip saja melalui 
browser. 


au tahu tagihan telepon Telkom 
terakhir? Pijit saja 109 pada pesawat 
telepon Anda. Cara ini praktis, tapi 
Anda harus mengingatnya, atau harus 
repot menyalinnya ke kertas selagi bertelepon. 

Cara lain, yang lebih praktis juga ada. Info 
tagihan tampil dalam teks, dengan rincian 
nomor telepon tujuan pula - baik ke ponsel, luar 
kota (SLJJ), mapun ke luar negeri (SLI). 
Layanan Billinfo ini disediakan oleh Plasa.com, 
hasilnya bisa Anda simak melalui web, dan 
informasinya dapat Anda cetak. 

Layanan ini hanya tersedia untuk Anda yang 
telah punya user ID (e-mail account) di 
Plasa.com. Jika belum, mendafarlah. Wakai 








LANGKAH Naa botm jadi 


anggota Plasa.com, mendaftarlah dari 
web www.plasa.com. Setelah Anda 
mempunyai user ID dan password, 
masuklah (/ogin)ke billinfo2.plasa.com. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





AMIN TISYELSNII 





BILLINFO LOGIN 
User Id 


inison 











Fassword 


Peesaa 


aa daftar 
Lupa pa ord anda 











LAN G KAH 2 Karena tujuan Anda adalah melihat tagihan 


telepon, maka daftarkanlah nomor telepon rumah Anda (kategori 
perorangan, bukan korporat) sesuai petunjuk dalam halaman web itu. 

Jika Anda ternyata user lama layanan ini, maka Anda dapat 
mengaktifkannya kembali dengan memilih Pelanggan Lama Billing Info. 
Masukkan nomor telepon Anda (diawali dengan kode wilayah, dengan 
penulisan terangkai: misalnya untuk Jakarta adalah 0215611761) 
berikut password-nya untuk melihat billinfo versi pertama. Jika Anda 
menemui kesulitan, mintalah bantuan ke billinfo@plasa.com atau 
webmaster@plasa.com. 

Setelah Anda mengisi informasi pelanggan Anda dengan benar 
(pelanggan lama/baru), silakan pilih jenis informasi berlangganan: 
fasilitas gratis atau fasilitas berbayar untuk 3-12 bulan. Apabila sudah 
benar, silakan klik tombol (Proses). 





Sia 









UNTUK PERUSAHAAN 


Layanan Billinfo juga tersedia 
untuk perusahaan atau korporasi. 
Secara prinsip prosedur pendaftaran 
dan pemanfaatan info sama, hanya 
saja terdapat perbedaan, yaitu dalam 
hal perjanjian. 

Pada Layanan Korporasi, Anda 
harus membaca dan menyetujui 
Surat Pernyataan, untuk dicetak, 
lantas menandatanganinya, dengan 
meterai Rp 6.000 pula, untuk dikirim 
via pos/kurir atau faksimili ke 






kala tagihan balapan 





— beng beli lir aa tapis 
| ga) MIL AA TERI Ha 






Sesama 







Pa IP Hu 
Pa en een 


pn 





























web Forum Fa 


REGISTRASI 
Peroranga 
Korporasi 












Be ai 


















ARU BILLING INFO pesen 






02184947837 


Sendiri 











Maak PPP aa 











Tim Plasacom 
PT Telkom Divisi Multimedia 
Menara Multimedia Lt. 7 
Jl. Kebon Sirih 12, Jakarta 
email : billinfo@plasa.com 
Faksimili : (021) 386 1215 










3 
12 Bulan 
#) Biaya dibayar di « 






Area, tanpa diberi '-', contoh 
















INFORMASI BERLANGGA 





@' Fasilitas GRATIS 















C Fasilitas BERBAYAR sel 
LANG KAH 3 Bukti bahwa pendaftaran Anda 
sukses adalah munculnya halaman web berisi teks 
penjelas “Anda baru saja memasukkan e-mail.... 
xxxxx @plasa.com”. Jika Anda sudah sampai halaman itu, 
teruskanlah dengan mengeklik link (Lanjutkan). 


Surat Pernyataan 
Tang bertanda tangan di bawah ia, saya 
Hama SIMOH LE PO 
Jahanam Pine bada Oidina lrbani 
Perakasa FL SKIN TRADE 
Mamat Pernsabaan A. ARTADIA / IT POMDOK IADAH 
Momor Tele orak Manik 


Setelah itu sampailah pada halaman web yang memaparkan Ringkasan en ea Meme mama 
Tagihan. Anda tinggal memilih bulan tagihan. Misalkan Anda tadi (langkah 2) min | 
mendaftarkan beberapa nomor telepon sekaligus, maka di situ muncul pula Panwas Bt 
sejumlah nomor telepon yang ingin Anda ketahui besar tagihannya. Maa An ane Ttgsn Mtma 


dala Boa iii onde Jasa alad perak ora Bam 
membebaskan TILKOM dari segala banbetan akibat penyalakganaan 
patasand akibat kelalahaa kami dan bemsangkiina berak lala (kejahatan 
adi Kar mer rang Mare lap at dik darkan. 


Demikian Serat Pernyatan ai kami bos dengan senang obaya, dan 
ia penanda ima, ian Di oma en bm bong akibat 
beken akibat hoatetaa dari pibak lain 


into tagikan telepon kata tagihan balapan jakarta, 17 Ades PPNI 





dn Sia ek 
aa BA Materal Ap LA: 












Untuk menghindari kesalahan 
pengisian data, Anda dimohon 
mengirim juga text file via e-mail ke 
billinfo@plasa.com, yang berisi 
nomor-nomor yang akan didaftarkan, 
untuk dicocokkan dengan 

database telkom. 


BE sa Iv ws 
i ii 




















kan e-mail PlasaMail: inisongplasa, com 
zount BillInfo inisongplasa. com 
menggunakan e-mail PlasaMail tersebut unt 







RINGKASAN TAGIHAN PELANGGAN 0218494787 
Ringkasan 











pebotan Sar 


Abonemen 27.600 


Lokal 







Pulsa Bebas 


Interloka 


kata tagihan telepon 


betah Pn bi an 2— 


| ra IN LI 












Airtime 
SLJJ / TelkomNet 
SLI 





Jasa Telepon Lain o 


Non Jasa Telepon 1.500 






Tunggakan o 


PPN 


aa Meh hy 







Materai o 


Total 125.665 
Kembali | Detail SWJ | Detail SLI 


BEASAN 


FAO | Tentang Kami | Info Iklan | Aturan Layanan | Kontak "- 
s1 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hak Cipt: 





FAO | Tentano ' 
2001 PT £ 
aa — 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 















Koleksi foto digital makin asyik 
dilihat. 


album foto, foto digital pun perlu. 

Dengan software gratisan bernama 
DigiBookShelf Freeware, Anda bisa 
berkreasi dengan koleksi foto digital, 
sehingga bisa dinikmati dengan lebih 
mengasyikkan. Aplikasi ini bisa di- 
download dari www.digibook.com 
dengan ukuran installer file 4,1 MB. 


T ak hanya foto cetak saja yang perlu 


Select Sample Albums 


Select sample albums you want to copy. 
# Sample Album (415.43 KB) 

# new album (46.20 KB) 

# new album (40.49 KB) 

# new album (137.11 KB) 

r 


LANGKAH ir 


Instal f/le D1OOTRENG WA.EXE. Saat 
Instalasi, pilihlah contoh foto album 
yang ingin disalin ke PC. Ikuti wizard 
instalasi sampai selesai. Kemudian, 
buka aplikasi tersebut melalui 
PScare NM PP sograms 
IDigiBookShelf Freewarel| 
IDigiBookShelf Freeware). 


LANGKAH 2 Daftarlah terlebih 


dulu. Isikan alamat e-mail ke formulir 
online yang otomatis muncul saat PC 








komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


”. 
»- 
r 
»-— 
”. 
“ 
U 
Li 
ki 
p 
- 
ru 
b— 
»-— 
ru 


Bikin Album 
Foto Digital 






AMIN TISYELSNII 


terhubung ke internet, lalu klik (OK). 
Tunggu hingga muncul konfirmasi 
bahwa aplikasi telah terdaftar. 
Password untuk update juga akan 
terkirim ke e-mail account Anda. 


LANGKAH 3..oscowama 


akan muncul. Jumlah album yang ada 
akan sesuai jumlah album yang Anda 
pilih saat instalasi. 


about Bookshelf. Klik tombol 
(Create New AlbumJ| di kiri-atas 
untuk membuat album baru. 


LANGKAH 4.coor pass 


bagian kosong di jendela program, 
hingga muncul boks dialog Operations 


LANG KAH 5 Pada boks dialog 


Album Settings, klik tab (Disp1)|. 
Isikan nama album yang diinginkan 
pada kotak “Enter an Album name”. 


Album Settings 


| Dispt | Disp2 | Disp3 | Dispd | BGM | 


Enter an Album name (less than 128 characters| 








iban Pkrik 04 1 














LANGKAH 6x ox 


Layout |. Pilih kategori tata letak 


(layout) album di menu “Layout Group 
Name”. Klik (standard) atau 
lantas pilih salah satu 

O ya, jangan 


(Others|, 
layout dan (Select). 
lupa hilangkan 
centang pada opsi 
keanta you! 
agar tata letak 
album bisa diedit. 














standard 





Others” Ig) 


Layout 





Change Layout 


Fix layout 
jk posision of thumbnail and text) 








LANGKAH 7 casa-totue: 


pilihlah warna atau tekstur untuk latar 
belakang layout. Klik salah satu nomor, 
maka tampilannya akan muncul dalam 
kotak. Di menu terbawah, isikan 
jumlah album dan jumlah halaman dari 
tiap album. 


Testure 


Some layouts will not display texture 
O1 O2 O3 O4 
05 @e O?7 Oa 








Create 1 | Albums) of CI) pages 


LANGKAH 8 Kliktab (Disp2). 


Pada “Thumbnail Type”, atur format 
gambar untuk thumbnail album foto. 
Pilih opsi (Single Click) pada 
“Open Image with”. Untuk mengganti 
font dalam album, klik tombol 
(Change) pada menu “Font of Album 
Text”. 





Album Setting 
Ditot | Dep? | Dispd ' Dipa | BGM 


| hurnborad Ipa 

C1 Ditmeg (adit but moto dak apsoel 

MR) JPEG (kes disk spse baut ekor 

CJ PEG AN ilesa dak nasa but alas) 

(OA fr dish apes bak iron) 

Pegang Dinsstan Oper Insigs eathi 
Gile da) Sanga Obok, 
Dag C3 Dota Cek 
Fari ol Album Teri 


dewardlanda Hk BT 


ea 


Png Ten ad lusa an Ui Album) 


Pe ai 

(5) Mada pangan ruambesi 

Be) Hide page cu 

1 Pia pound sitadhed to iri inunga on eeth page 
DO Oimplap Sooemeeler ir Indese Wirdow 

El Daglap sound testi tnrae mona on ehumibrisl 
(Ee) iiseslaw Irak mem cari buamburd Of bendond ireng 
el kap bodi tag or Freeblapost Albani 


Create 1 Atumiajal 4 


pen (Me 


LANGKAH Yee 11, 


lalu centang (Change Bookcover | 





untuk mengubah tampilan cover album. 


Kemudian, klik salah satu pilihan 
sampul. 


Album Seting 


Keset | Dirad | Umod | Ciapa 1 BGM 


Pita Poor 


LANGKAH 10..orima 


klik tab (Disp4). Di sini Anda bisa 
mengatur tampilan sampul. Untuk 
mengubah judul pada sampul album, 
klik tombol (Change the Font). 
Pada “Color:” pastikan opsi (Auto) 
terpilih agar warna huruf bisa diubah 
sewaktu-waktu. 


| Disp1 | Disp2 | Disp3 | Disp4 | BGM 











Bookcover Options 
Font of Front Cover and Spine 


Font: — Hagrid2 


Change the Font In 


Color: @Auto (O Fixed 
Display thumbnails on Album spines 

Display Album name on spine 

Display Album name and image on front cover 
Change thickness of Album spine in proportion to number of pages 


Display key icon on locked Album spine 





Disp1 | Disp2 | Disp3 | Disp4 | BGM | 





Play BGM when open Album 





tap.mp3 


Delete 











LANGKAH ia Pn 


keren, sisipkan lagu ke dalam album, 
sehingga saat dibuka musik akan 
mengalun. Klik saja tab (BGM|, 
centangi (Play BGM when open 
AlbumJ|. Klik (Ada), lalu cari file 
audio, seperti MP3 atau CD Audio, dan 
klik (open). Terakhir klik (OK). 





k01 arik Magi 1 





LANGKAH 12, setor atu 


baru Anda sudah masuk ke dalam rak 
virtual. Untuk memasukkan foto, Anda 
tinggal klik album tersebut. Bagian 
pertama dari album yang muncul 
adalah cover-nya dan musik pun 
langsung mengalun. BERSAMBUNG 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 








Me-remix Musik 





Ayo, coba-coba mengaransemen 
musik, siapa tahu bisa jadi DJ yang 
andal. 


au jadi seorang disc jockey! 
Kuasai dulu trik-triknya, 
salah satunya ya belajar 
mixing sebuah lagu. Caranya 
gampang dan murah meriah, tidak 
usah menggunakan piringan hitam 
dan turntable segala. Dengan 
software MP3 Remix 2.0 Anda bisa 
memainkan files MP3 dan me- 
remix lagu layaknya seorang DJ. 
Software ini bisa Anda peroleh 
secara gratisan. OX 





Dengan Internet 
Explorer, ketikkan www.fxsound.com. 
Klik menu (MP3 Remix 2.01. Setelah 
terbuka lembar baru, klik (Download 
Now|. Salah satu syaratnya, Anda 
harus sudah menginstal aplikasi 
Windows Media Player 9 ke PC. 








AMIN ISVELSNI 


Setelah ter- 

CABATA A PAD DU ETELA KEMLL DP ANT MP DR CD TRAC download, muncul boks dialog untuk 
Ea TP ANN melakukan instalasi. Klik (Next» J 

dan ikuti proses penginstalan sampai 

selesai. 


aa er ka 


l A23 
Oa Arc PhotoPrinter 
OA HP Iretereb 


OI dea Wili Slar 






a Merr Kpn 
es Mendekat Cuadk 

PE Microsoft PoresrPoint 
3 MSN Dapoer 

Eal Wukeok Empresa 





9 

9 
» 
LN 


—— PEMIX LEVEL K 
—ef MD. 












dd Mi me SP Sameer 





"So easy to IN 
guickly create a pr 
any song." 5 Staf 
- InternetDi 


Ke tie Petaka Plat 
(Pain Desitop 


OTO Peseekas or Windkawa: 23 


Ai 
C3 Wind 

FA Morovoabe 

PE Kamine 
an Maa Lala 
AI Ceman Oh Mana 
Ph ena 

NI ( esitop Doodade 
H3 Fkshtat 






e TI Segan PLAY” PAUSE STOP VOLUME 










DOWNLOA 












Pilih fle MP3 yang 


akan Anda remix. Klik (Open) yang 


De usssakaks & | "2 mp3 Remix Player : sn 

i ! | | hk ada di sebelah kiri-bawah. Setelah 

A-—) Welcome to MP3 Remis Player Setup program. k | TE) Uninstall 2 5 

» Uma au Mi on your | muncul boks dialog MP3 Remix — 
Open, pilihlah file MP3 dengan 

mengeklik (BrowseO). Akhiri dengan 





Itis strongly recommended that you exit all Windows programs 
before running this Setup Program. 


Click Cancel to guit Setup and close any programs you have 


tunning. Click Nest to continue with the Setup program . mengeklik (OK). 
dasi : Ea ega is protected by copyright law and Begitu selesai, 
Pa | buka aplikasi Itu dengan mengeklik 
and wil be prosecuted to the maximum estent possible under State MAN et o grams | IMp3 
Remix Player) (MP3 Remix Untuk me-remix 
Player). Tampilan MP3 Remix 2.0 lagu yang sudah Anda pilih, klik tombol 
J —e || menyerupai turntable kan? ereseri toe 





komputer 77 | 7 April 2004 




















Pada boks dialog 
MP3 Remix - Load Preset, tentukan 
sampel efek musik untuk me-remix 
lagu tadi. Dalam versi gratisan ini, 
Anda cuma bisa memilih sampel dari 
“Library:” yang 


(Free). Daftar 

sampelnya ada Library: 
pada daftar : C9 Alternative 
“Name”. Pilih Couritry 
salah satu, dan Dance 


klik (OKI. 


MP3 Remix - Load Preset 


User: Library: Name: 


Alternative Bongos - Fast 

Muself Country 
Dance Farm 

Funky Snaps 

Heawy Metal 

Hype 1 - Standard 

India 

Jazz Walking 

MW Old School Beats 


Cancel 





Get More... 


2 


Jika Anda sudah 
melakukan Langkah 6, maka turntable 
langsung memunculkan pilihan-pilihan 
beat sesuai dengan sampel yang Anda 
pilih tadi. Set dulu “REMIX LEVEL” dan 
“VOLUME'”-nya, kemudian klik (Play | 
untuk mendengar hasilnya. 


Untuk memo- 
difikasi /oop, klik-kanan salah satu 
tombol (EDIT) yang ada pada pelat 
turntable. Klik (Modify LoopOl. 


Oa O' HELP 1, MP3: 


"RESET, 7 Factory NEFREENGSI 










TA 7 
dn 


E E 
Sy Ea: 2-4 ai 
Turn Off Loop 
Load Loop... 


1 3 Fi 
Clear Loop x 





Load 

Mama Sini ooe Loop Wina Bani 

& Aobeated slah 

Dasi Detacian 

Tega | eoora Five 

Pes Dai 

Om 1 F na 0 aa la | 
Seburaha 


Hama al Sound D Es Desa Dari 


semarad Pamen 


ada Didi jesomeepa| Menara (naa 
Li 


ad dikasi Gituan baja aa ea An id 


Dari boks dialog 
MP3 Remix - Modify Loop 4 yang mun- 
cul, aturlah volume, beat, atau sound 
playback, lantas klik (Save AsO|. 





Nama loop tersebut otomatis 
mengikuti kategori sampel yang 
Anda pilih. Biarkan saja, dan 
langsung klik (OK) . 


Masing 
masing pelat memiliki 4 tombol 
(Edit). Untuk membikin variasi 
lagi, klik-kanan tombol (Edit) 
lainnya dan ulangi Langkah 8-9. 
Untuk mengganti kategori sampel, 
klik-kanan salah satu tombol 
(Editl|, lantas (Load LoopO|. 


Tua 


Ti 


Oa Ha | 





Untukmende- 
ngarkan hasil remix, klik (PLAY). 


Can't get U out of my head TIME: Z5L 


Pos: 0:00 


VOLUME 


Andapunbisa 
merekam lagu yang sudah Anda remix. 
Caranya, sebelum menekan tombol 
(PLAY), geser tombol s/ider pada opsi 
“RECORD” ke posisi “ON”. 


$ Lis r ' 
2 MENU 0. . 


RD) 


BRESEN, IN) Factory NFREENG00I Percussion 


reasy Ba: 


kh 


| 

| 

“3 
ANN 


9 Chaseri 1 vpe 2 Mic Check 
3 N “ DE PAI KL EV EL Up 
Wany sa - Oo IMNNs —— 
Dm: 


Ri Record Mode 


Pad 
bed 
- 
— 
— 


“ 


N : 


Can't get U out of my head 


PLAY PI Pos: 0:00 


€  —& YA S6 


PLAY PAUSE STOP VOLUME 


komputer 77 | 7 April 2004 


MENGGUNANAN WINDONV 500 


Bikin Windows 
Lebih Menarik 


Atur Windows Anda agar kian 
menyenangkan. 








istem operasi Windows sebe- 
narnya bisa Anda sesuaikan 
dengan keinginan. Salah satu 
software yang bisa Anda gunakan 
untuk melakukannya adalah Win- 
boost. Dengannya, Anda bisa 
mengaktifkan dan menonaktifkan 
fiturfitur Windows agar laju PC 
semakin cepat. Software Winboost bisa 
Anda download dari www.magellass 








LANGKAH Ta: installer 


file wboost.exe yang berukuran 
1,51 MB. Selanjutnya, ikuti 
boks wizard dengan memencet 
INext »). Program Winboost 
akan diinstal di folder 
C:NProgramFilesVMagellass 
WinBoost. Klik (Finish) 
setelah selesai. 





AMIN ISVELSNII 


3 Setup - Magelilari Cop. : Wmnboesl 












Sele Dirstnation Diebary 
Wee should Magelas: Lap. Winbocdl be inai? 


A Sanu 


menu (Start) (Programs| 
IMagellass| IwWinBoost| (IWinBoost|. 
Saat muncul boks Welcome, pilih 
(Continue 10 trial days) atau 
opsi di bawahnya, lalu klik (OK). 







LANGKAH 2 c.rarogam car Wo j 6 9!9'O1O1O1O1G1GNO 






melati bea hoki merana pena would doa Magelar Log. Wood ho be retaled. than 
chek Meat 





computer with new settings| 

| Ker Code atau (Restart later).Klik (OK) 
aa Ne untuk me-restart PC dan melihat 
perubahan yang terjadi. 








| 4 Program Files 


(01 Com 












- The settings you have chosen may not operate if 
180Solutions Kliktombol & you do not restart your computer now, 

21 3M 

(4 Absolutist.com (Start Menu| dari toolbar atas. Would you like ta: 

—— : Centangi opsi yang Anda inginkan, lalu (# Restart the computer with the new settings? 


klik tombol (» |, boks dialog Warning ?“ Restart later? 
pun muncul. Klik (Restart the 





ca reguires ate 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 








BJ) Lj 


Window Orplorar 


ba EPA PMN AL, 


LANGKAH Asesaangai 


tombol (Windows Explorer) d 
sebelah tombol (Start Menul. Aur 
personalisasinya terdiri dua halaman. 
Untuk menambahkan perintah Empty 
Recycle Bin pada setiap menu pop-up, 
klik kotak (Add Empty Recycle 
Bin OptionJ|J. Opsi tersebut hanya 
berjalan di Windows 98/ME. Klik | | 
sesudahnya. 


| aa di 


LA JA) Lt) L) 17, La) Mat LB) 
CT 


LANGKAH 5.axtomo 


I(Desktop!|, lalu centang pula item 
yang akan Anda ubah. Ada tiga 
halaman item personalisasi yang bisa 
Anda pilih. Untuk menambahkan nama 
Anda pada taskbar misalnya, centangi 


IPut Your Name in System Tray|. 


Lalu, ketikkan nama Anda (maskimal 8 
karakter) ke kotak di sebelah bawah. 
Begitu selesai, klik | |. 


LANGKAH 6...sio 


(Internet Explorer). Anda bisa 


UEA an JA AA EMAIL OGAN SUN 8) 


ntar Eaplorar 








mengubah tampilannya jadi lebih 
menarik. Misalnya dengan mengubah 
logo IE dengan logo buatan Anda atau 
logo yang telah disediakan aplikasi ini. 
Centangi saja boks (Change IE and 
OE Logo Animation), bacalah 
keterangan besar logo yang bisa Anda 
pasang. 


(F F- Pr 2 
MA MERANAT, 


kocaa billt' 


Ta s1 21 
J Az, BJ LL PP, 


Nek Lina 
Magang eeing 





LANG KAH 1 Agar registry files 


PC tak bisa diutak-atik oleh orang lain, 
centangi boks (Disable Regedit 
Application|. Lewat menu Accesibi- 
lity ini Anda bisa menghilangkan 
tombol, password, tab atau aplikasi 
yang biasanya tampil di Windows. 


LANGKAH 8 Klik tombol (Tcon 


& Shortcut), sehingga tampil 
sejumlah opsi untuk mengganti ikon 
dan shortcut aplikasi Windows. Klik 

(| J untuk menyetujui perubahan. 
Selanjutnya, klik tombol (System & 
Booting| dan centangilah item yang 












Be 


LE JA an PIL RUP JAE PIL OLGA, JIN 8) 


ag 


Aa biar Wineha 


NINA DO MONDASAD, 


Syalom & Dooting 





Anda kehendaki. Untuk mengubah logo 
startup Windows 98, centangi boks 
(Edit Windows Logo). Klik tombol 
Kos Logo 


LANGKAH Ya..umaa 


menu (Miscellaneous|, Anda juga 
bisa mengubah tampilan Windows agar 
lebih menarik. Menu ini memiliki opsi 
yang paling banyak. Misalnya, untuk 
mengubah timeout terbukanya aplikasi, 
centangi (Set Timeout for Not 
Responding Apps), lalu setel 
waktunya melalui kotak yang ada di 
bawah. Klik (| |. 


Ha nh 1 Fi ri "Th ya 
LEAN EA ba PEJUANG AJA 
Wacana 


lembar 4 


' Dia pe aan  F 
Li Aek Ji dea 


LANGKAH 10kconto 


WinBoost Preferences, lalu centangi 
kotak (Password to run WinBoost |. 
Ketikkan password di kotak “Pass- 
word” dan “Verify Password”, lalu klik 
| 1. Klik tombol menu terakhir, (Tips 
& Tricks), sejumlah tip untuk 
mengoperasikan Windows dengan lebih 
mudah dan efisien akan terlihat. 


Password to run WinBoost 


- 


LA PA EP JAGA EU NS 8 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 














Menampilkan NetMeeting 


Tak seperti di Windows 9x, fasilitas chatting jaringan ini 
biasanya tak akan muncul di Windows XP. Di Windows 9x 
Anda bisa mengaktifkannya lewat Control Panel, (Add/ 
Remove Programs Properties), lalu klik tab 
IWindows| (Communications| (Details). Untuk 
WindowsXP caranya cukup mudah, klik menu (Start) 
(Run), lalu ketikkan conf dan klik (OK). Aplikasi 
NetMeeting pun akan muncul di layar. 


A Internet 
Avant Browser 


» | E-mail 
Microsoft Office Outlook 


J My Documents 


2 My Recent Documents ? 


Ke D 


3) My Pictures 


Notepad My Music 


Outlook Express 


Type the name of a program, folder, document, or 
Internet resource, and Windows will open it For you, 


kai 


1 Microsoft Office Wor 


Internet Explorer 


| & Ia 5 


a 
b” 


CN AcDSee 6,0 


(5 


Adobe Photoshop 7.0 


All Programs b 


Pa Log Off Ko Turn Off Computer 


77 start Xu Li Micr... Hail. Ge Yul & Vale, 





4 MASIH ADA. Banyak pengguna WindowsXP mengira 
aplikasi Netmeeting sudah hilang. 


Windows XP 


Menyembunyikan MSN Messenger 


Banyak pengguna yang tak memerlukan layanan MSN Messenger 
dari Sistem Windows XP. Untuk membuangnya, cari lokasi file 
SYSOC.INF di dalam folder C: WindowsNINF, lalu buka dengan 


aplikasi Notepad. Cari baris teks: 


msmsgs-msgrocm.dil,0cEntry,msmssgs.inf,hide,7. Buang kata hide 
di baris tersebut, lalu simpan file tersebut. Lalu lihat pada boks 
Add/ Remove Programs, Anda bisa memerintahkan Windows untuk 
tidak memunculkan MSN Messenger. Apabila Anda memakai 
Windows XP Professional, gunakan perintah GPEDIT.MSC. Klik menu 
(Run), lalu ketikkan GPEDIT.MSC dan (OK). Buka 
|IAdministrative Templates| 
(Windows Messenger |, aturlah 


IS 
ITemputer Centiguratlon| 
(Windows Components | 
kemunculan MSN Messenger dari sana. 








Windows XP MT windows 98/mo/xp 


Memperbaiki Explorer 


Windows Explorer akan mengalami masalah ketika file 
aplikasinya (explorer.exe) hilang atau rusak. Apabila hal ini 
terjadi, Windows pun bakal mengalami masalah. Untungnya 
Windows masih menyertakan aplikasi File Manager dari 
Windows 3.11. Gunakan saja untuk melakukan 
penyelamatan. Pertama, boot PC dan pilih Safe Mode, buka 
file system.ini dengan Notepad. Ganti baris 
SHELL-EXPLORER.EXE menjadi SHELL-WINFILE.EXE. Lalu, 
reboot PC dengan Normal Mode. Jalankan Windows setup 
untuk memperbaiki file Windows Explorer yang rusak. 
Setelah itu, masuk lagi ke Safe Mode dan kembalikan file 
system.ini ke konfigurasi asalnya. Boot kembali dengan 
Normal Mode. 


PS System - Hotepad 

Ele (Edit Search Help 

(boot) 

cemfonts.fon-ugaoem.fon 
ghell-Exsplorer.exe 
system.dru-system.dru 
drivers-mmsysten.dll power.drv 





USer.exp5-USeP .ezb 


gdi.exe-gdi.exe 

sound .dru-mmsound .drv 
dibeng.dru-dibeng.dl1 
comm.drvu-comm.dry 

mouse .dru-mouse.dry 
keyboard.drv-keyboard.dru 
#DhisplayFallback-8 
fonts.fon-vgasys.fon 


«& SEMENTARA. 
Windows 
Explorer bisa 
diganti dengan 
File Manager 
untuk keadaan 
darurat. 








E sysoc.inf - Notepad 
File Edit Format View Help 


jis-iis.dll,0OcEntry,iis.inf,,7 
com-comsetup.dll,0OcEntry,commt5.inf ,hide,7 
dtc-msdtcstp.dll,0cEntry,dtcnt5.inf ,hide,7 
IndexSrv System - 
setupgry.dll,IndexSrv,setupgry.inf ,,7 
TerminalServer-TsOc.dll, Hydra0c, TsOc.inf ,hide,2 
msmng-msngocm.dl1l,MsmngOcm,msngocn.inf ,,6b 
ims-imsinsnt.dll,0OcEntry,ims.inf,,7 

fp extensions-fp49ext.dll,FrontPage4Extensions, fp49e 
st.inf,,7 
futoUpdate-ocgen.dl1l,0OcEntry,au.inf ,hide,7 
msmsgs-msgrocm.dl1 ,0cEntry ,msnsgs .inf P3, 7 | 
RootAutoUpdate-ocgen.d11l,0cEntry,rootau.inf ,,7 
IEAccess-ocgen.d11l,0OcEntry,ieaccess.inf,,7 


b- HILANGKAN. Daripada tak terpakai, sembunyikan 
MSN Messenger. 





BANNER LG 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





Sudah 


Diskon, LANGGANAN 13 EDISI 
Berh 
erhadiah 5:2 
DISKON 2076 


BONUS TOPI 


ta Uu ' F3 Selama persediaan masih ada 
Lebih pasti. 


Tak akan ketinggalan. 
Ambil saja paket berlangganan. 
Setiap Rabu dua minggu sekali. 
Harga sudah termasuk edisi 
khusus @ Rp 25.000 


5 2 LANGGANAN 26 EDIsI 
selama 2004 ada 5 kali edisi khususi|. 
| | Ap OU 


Berlaku sampai 31 Mei 2004. Rp 300.00 


Hanya berlaku di seluruh kota BONUS T-SHIRT 
Selama persediaan masih ada 
Pulau Jawa dan Medan. i 



















YA! Saya mau berlangganan majalah dwimingguan komputerakt!f untuk KU PON PAKET 
— paket 13 edisi Rp 176.800 —. paket 26 edisi Rp 309.400 BER L AN Te AN AN 
Mulai Edisi '— Kirimkan kupon ini ke nomor faksimili atau laporkanlah via telepon 
ke Sirkulasi Gr Ha a Majalah terdekat. Nomor faksimili dan 
NAMA Mtelepon lihat halaman 80 (Boks “Langganan? Edisi Lalu?" 
Mamat Bsafigansonsie uljOgramedia-majalah.com 
PN not Pake Berangganan KA 
Atau yang lebih praktis: SMS ke 0811 908680. 
Kota 
Telepon Ponsel 
E-mail 








FITUR 








EKSTENSI 


BE 








Kali ini: kenali ekstensi untuk 


Mp, aftar ekstensi di edisi kemarin (76, 24 
MM Maret 2004) memang hanya sebagian 
— saja. Ini dia sisanya. Setelah tuntas 

membacanya, mestinya Anda tidak kerepotan 
lagi untuk memahami beragam format files 


yang ada di hard disk. 





Format MP3 memang beken dalam pere- 
daran musik di internet, baik melalui aplikasi 
peer-to-peer atau pun layanan download. Walau 
begitu, itu bukan berarti file audio dengan 
format lain tidak ada. 

.i1p3 

Ekstensi seperti ini memang penanda 
untuk file MPEG-3. Aplikasi untuk memutar 
file jenis ini tak terhitung jumlahnya. Keba- 
nyakan gratis pula. Namun, dengan aplikasi 
standar yang ada di Windows,yaitu Windows 
Media Player, Anda tetap bisa menikmati 
koleksi MP3 Anda. 


s.WOUY 
Suara-suara untuk notifikasi sistem di 
Windows masih menggunakan format audio 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 











seperti ini. Berbeda dengan MP3, format ini 
cenderung gemuk. Anda bisa memutarnya 
dengan Windows Media Player. 


Alt 

CD audio komersial umumnya meng- 
gunakan format Audio Interchange File (aif), 
salah satu format audio digital dengan kualitas 
terbaik. Wajar kalau ukuran file dalam format 
ini rata-rata cukup besar. Untuk lagu berdurasi 
tiga menit saja, file .aif bisa memakan ruang 


hard disk sebesar 30 sampai 50 MB. 


Po: ") 
022 


Ogg Vorbis, begitulah nama lengkap format 
audio ini. Sebagian orang melihat kualitas 
format ini sedikit lebih baik dibanding MP3. 
Putarlah dengan Winamp versi terbaru, 
karena aplikasi tersebut sudah memiliki plug 
in untuk membacanya. 


(wWwma 

Kependekan dari Windows Media Audio. 
Merupakan format asli file audio Windows 
Media Player yang dikembangkan oleh 
Microsoft. Rata-rata ukuran files berformat 
seperti ini lebih kecil dibanding format audio 








lainnya. Anda bisa memutarnya langsung 
dengan memilih (Windows Media Player| 
dari menu “Open With”. 





File video 

Buat kom puter-komputer zaman sekarang, 
memutar files video berdurasi panjang adalah 
hal yang gampang. Dalam Windows, ada 
Windows Media Player yang bisa memutar 
hampir semua format video. Jika belum cukup, 
manfaatkan codec pembantu untuk memutar 
tipe file video lainnya. 


@aVI 

Windows Media Player bisa memutar 
format ini, namun Anda perlu menginstal 
codec tambahan seperti Ace DivX Player yang 
bisa di-download gratis di www.soft32.com/ 
download 4744.htmi. 


dSA 

Tipe seperti ini berisi link untuk video 
streaming yang diputar melalui jaringan 
internet. Gunakan Windows Media Player 
untuk memutarnya. File ini sendiri tidak 
benar-benar berisi data video di dalamnya. 





F 
€ 
(ep 
A 
ps) 
» 
2 
a 
Oo 
s 
- 
(- 
A 
Mm 
3 
» 
@ 
aa. 
c 

— 





Welcome to OuickTime 


OuickTime 


Loading... 


RA:BA:BA Loading... 
" / N X » FP, “ P 
MH) aa ih 





dk NOV. Download gratis Apple GuickTime Player ini 
dan pakailah untuk memutar file .mov. 


.asf 

Di dalamnya berisi data audio dan video. 
Anda bisa memutar files berekstensi ini 
dengan Windows Media Player. 


rm 

Meski tidak bisa disimpan ke dalam PC, 
namun file Real Movie yang berekstensi .rm 
ini bisa dijalankan secara streaming via 
internet. Untuk memutar file ini Anda perlu 
aplikasi RealOne Player yang bisa diambil di 
www.realnetworks.com. 


.i1mpesg dan .mp3g 

Format standar ini digunakan oleh 
kepingan DVD komersial. Karena ukurannya 
yang kecil, MPEG digunakan untuk 


RK Windows Media Player 


File Wiew Plap Too Help 


FILE CONVERTER 





Jika suatu ketika Anda tak punya aplikasi tertentu untuk membuka sebuah format 
file, Anda bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengubah file (file converter) yang 
banyak tersedia. Ada yang freeware, ada pula yang shareware. 


Jika yang ingin Anda buka adalah file gambar atau image, cobalah aplikasi seperti 
GraphicConverter buatan Hercule Software (www.herculesoft.com). Aplikasi ini 
bisa membuka hampir semua tipe file gambar seperti .bmp, .jpg, .gif, .tif., sampai 
format gambar yang tidak umum, seperti .wmf, .emf, .png, .tga, dan .pcx. 


Untuk membuka beragam file teks, Anda bisa menggunakan ABC Amber Text 
Converter. Software yang bisa di-download di www.thebeatlesforever.com ini bisa 
untuk membuka dan mengubah lusinan format file teks. 


mendistribusikan video lewat internet. Anda 
memerlukan codec agar bisa memutarnya di 


Windows Media Player. 


(MOV 

Gunakan OuickTime Player, pemutar 
video buatan Apple, untuk menjalankan 
video berformat .mov. Kunjungi situs 
www.apple.com untuk men-download:nya. 





Beberapa tipe files akan langsung berjalan 
saat anda mengeklik-dobel file tersebut. 
Memang tidak bisa dijalankan dengan 
Microsoft Word dan Windows Media Player, 
karena file seperti di bawah ini merupakan file 
program atau sistem. 


exe 
Ekstensi ini akan Anda temukan pada 
executable file. Merupakan file utama sebuah 


DO9Paao 


(E) New playlist SE) Adato playlist S9 Search | G9 Media Detal: dd a & 4“ 


BS Audic Hame 


-e 
# Beautiful Wap 
H-3 Genre 

video 

All Clips 

BS Author 
AA My Plaplistz 

ES Sample Plavlist 
SG Radio Tuner Presets 
Mt Deleted Itemz 





Midnight Wultures Sample Beck 


Artist | Alburn Genre 
Cod 15/01 
POCEK 3 31/07 


Midrite Wulturez 


Beck Midrite Wulturez 


“Aa hp 


Ak WMP. Windows Media Player nan jempolan ini mampu memutar beragam format audio dan video. 





program dan berjalan secara otomatis saat 


Anda mengeklik-dobel. 
.bat 


Biasanya berisi sejumlah perintah yang 
dirancang untuk melakukan proses. Misalnya 
menyalin hard disk. File ini juga akan berjalan 
secara otomatis ketika diklik-dobel. Anda bisa 
menggunakan Notepad untuk membuat dan 
mengedit file ini. 


.vbs 

Ini adalah ekstensi dari file hasil olahan 
Visual Basic, aplikasi pemrograman yang 
dikembangkan Microsoft untuk membantu 
para programer membuat aplikasi berplatform 
Windows. Langsung saja klik-dobel untuk 
menjalankannya. Namun, hati-hati, virus 
komputer sering kali menggunakan format ini. 
Jika Anda menemukan e-mail dengan attach- 
ment berisi file berkestensi .vbs, hapus segera 
file tersebut. Sudah pasti itu virus. EK 


Codec Sebutan untuk program yang umumnya 
gratis dan berfungsi untuk memutar audio atau 
video. Untuk mencari codec ini cukup mudah. 
Anda tinggal ketikkan ekstensi file-nya di 
Google.com diikuti dengan teks “codec”. 


Freeware Software yang bisa Anda simpan dan 
gunakan secara gratis. Umumnya hasil 
download dari internet. 


Shareware Program yang dapat Anda coba 
sebelum memastikan untuk membeli versi 
penuhnya. 


Streaming Aliran data ke PC yang muncul saat 
diperlukan saja. Tayangan melalui internet 
umumnya hasil streaming, dan bisa Anda tonton 
tanpa perlu men-download-nya secara penuh. 


Virus Program komputer yang merusak. Virus 
tersebar melalui file yang terinfeksi dan dikirim 
lewat e-mail. 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


GRAFIK VEKTOR 4 , 


Efek Kaca 
Pembesar 
















Gambar datar jadi tampak cembung. 


K 


lebih besar dari aslinya. Nah, pada praktik 
kali ini, Anda kami ajak membuat efek 
kaca pembesar. Program yang dipakai 
CorelDRAW 10. EM 


aca pembesar biasanya digunakan 
untuk melihat benda-benda renik. 
Maksudnya, biar benda itu terlihat 





LANGKAH 2 

Tambahkan gambar kaca pembesar ke 
atasnya. Klik (Ellipse Tool) pada toolbox 
sisi kiri, lantas tekan dan tahanlah tombol 
(Ctrl). Klik-tarik pointer hingga membentuk 
lingkaran. 





Software: CorelDRAW 11 
Tools: Ellipse, Transparency, Blend, 
Fish Eye, Magnity. 


LANGKAH 3 

Klik (Pick Tool) pada toolbox dan geserlah 
lingkaran ke atas gambar Anda. Kemudian, 
klik menu fEffects) (Lens). 


Kerjaan 01 -200H Ubi 7, Wek bar urgamoboodr | 


yg Siak AAN 3“ If" Ic Tandan 


arm 3 - | 
HA Pa Di Pem, (B9 Hate # RI 


AN NUN 


aa, 





KL USUL TA aa Ta ang eng ilang ed ii ie Tbk ai eh Mba LH eat 4 


LANGKAH 1 
Jalankan aplikasi CorelDRAW dan 
bukalah gambar CorelDRAW yang 
sudah Anda buat sebelumnya. 





rel File Edit Yiew Layout Arrange Effects Bitmaps Text Tools Wind Help 

osMska@s-o-ago “sie. gm lal he 

“Kara 113.623" (1000 #Ia | o I- (ejaan "al? ! ——5..J.5 

y 428" ea ea Salomo IA Dar | 
- 7 2S Oo "(mmlo 











komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


MEMBUAT LINGKARAN WARNA 


Dema 
8 erda 





lan Seampeaoad & 












LANGKAH 4 

Docker Lens muncul di sisi kanan. 
Ubah pilihan pada menu pull-down di 
dockertersebut menjadi (Fish Eyel. 
Ubah nilai “Amount:” menjadi 1,4 atau 
sesuai selera. 





LANGKAH 5 

Mari selesaikan gambar lensa. 
Gambarkan sebuah lingkaran baru di 
atas lingkaran pertama tadi. 
Upayakan ukurannya agak lebih 
besar dan posisikan tepat di tengah 
lingkaran awal. 


LANGKAH 6 

Pilih lingkaran pertama dengan cara 
mengeklik garis tepinya. Pencet tombol 
(Shift), klik lingkaran kedua, hingga 
keduanya terpilih. Lantas, klik ikon 
(Auick TrimJ pada toolbar sisi atas. 
Lingkaran kedua akan terpotong oleh 
lingkaran di dalamnya. 


Kirimkan grafis vektor 
karya Anda, disertai 





3 Tan 
abang 


N 


LANGKAH 7 

Warnai lingkaran kedua ini dengan warna 
hitam. Klik warna (Black) pada Color 
Paletttes di pinggir kanan. 








LANGKAH 8 

Klik I(Rectangle Tool) pada toolbox. 
Lantas, buatlah kotak memanjang vertikal 
di bawah gambar lensa. Klik kotak kecil 

di kiri atas pada garis tepi kotak itu, tarik 
ke kanan. Sudut kotak tadi akan 
melengkung. 














LANGKAH 9 
Ubah warna 
kotak lengkung 
tersebut menjadi 
hitam. Lantas, 
buatlah kotak 
lengkung yang 
lebih kecil di 
atasnya. Warnai 
dengan warna 
putih dan 
posisikan seperti 
gambar 9. 


LANGKAH 10 

Klik-tahan (Interactive Transparency Tool) 
pada toolbox, pilih (Interactive Blend 
ToolJ. Lantas, klik-seret kotak warna putih 
ke kotak warna hitam. 


8£! CorelDRAW 10 - ID" Kerjaan101-2004' Edisi AN LOAn 
rej File Edit View Layout Arrange Effects Bitmaps Text 


Oogisse al 7 Gu a12 


x:13.763 #0179" Jia an | Do 
(-»:13.502.” Ipa 100.0 MewaBAL 


the 1 


7 


Tik Interactive Blend Tool 


Er BpPOukoA ri) 


“SENI 


LANGKAH 11 

Klik (Pick Tool) pada toolbox. Lantas, klik 
sekali pada gambar kotak lengkung tadi. 
Arahkan pointer pada gambar panah 
lengkung di ujung kanan atas kotak 
tersebut, klik-putar ke kiri. Letakkan kotak 
ini berdekatan dengan gambar lensa. 





keterangan software dan 
tools yang digunakan, ke: 


naskah-aktif 
@gramedia- 
majalah.com 






















Boleh Pilih 


Selain menggunakan efek 

(Fish Eye|, Anda juga bisa 
menggunakan efek (Magnifyl. 
Coba Anda bandingkan hasilnya. 


CEMBUNG. Fish Eye membuat obyek 
seolah seperti lensa cembung. 


RATA. Dengan Magnify, pembesaran 
gambar merata. 


Blend Group on Layer 1 
or rotating/skewing: dbl-clicking tool selects all objects: Shiftwclick multi-selects: Alt-click digs: Ctrl-click selects 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 











ana 
LINUX ( CRossoveA OFFICE 


Menjalankan Aplikasi 








Windows di Linux 


Tak perlu bolak-balik Windows-Linux lagi, deh. 


S 






aat Anda bermigrasi dari Windows ke Linux, biasanya 
Anda akan kerepotan menggunakan program-program 
di Linux yang sama sekali baru. Namun sebenarnya, 
Anda bisa memboyong program di Windows ke Linux. Gunakan 
saja program CrossOver Office. Tak gratis, sih, tapi Anda bisa 
mendapatkan versi trial 30 hari dari www.codeweaver.com. 
Dalam praktik ini, kami tunjukkan cara menggunakan software 
itu pada Linux Mandrake 9.2. KI 





LANGKAH 1.sowanantamer: 


download CrossOver Office, buka jendela 
Konsole lewat menu (K) (Terminals| 
(Konsole|. 





NYAEI ISVHLSNII 





Gr 


“Jt 


krusader 


GA Amusement 
E3 Applications gi AKIK LUKA LUKA 
@ Configuration 


1 Dadu Session Edit View Bookma LANGKAH3 
(BB Documentation “8 Cl3ksB10 13ks1$ su Mulailah 


5 sun Password: II menginstal dengan mengetik sh install- 
“9, Office : "— crossover-office-demo-2.1.0.sh, lalu 
Ia Terminals Hg) Konsole (Enter). Proses instalasi akan 

1 : berjalan, ikuti petunjuknya. Klik 


82 Windows Applications 
(Begin Install). 











A Home Ho 
15 -» What to do? 







| Recent Documents 
B3 Lock Screen 
CJ Logout "laks"... 





Seselon dit View Kooomarks Settings Halp 


LANG KAH 2 Kita akan bekerja 


sebagai administrator, maka ketik su, 
lalu (Enter). Masukkan password 
administrator dan (Enter). Masuklah 
ke folder tempat penyimpanan file 
penginstalan CrossOver. Ketik cd 
€spasi? Snama folder», lalu (Enter). 
Pada contoh di sini, kami menempatkan 
file tersebut di folder download/ linux 
pada drive D. Tekan (Enter). 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





LANGKAH Lo sudah, jalankan 


aplikasi CrossOver. Klik menu (KJ 
(CrossOver)| (Office Setup). Tunggu 
beberapa saat hingga jendela CrossOver 
terbuka. 


aa dArnusement 
gg Applications 


LL oo Documentaion 

& cifice Setup 

C Resot Crosadser Office 
Pe Zimulate Windows Reboot 


3“ Terrminals 
Ia Wanda appicalions 
L kama 
06 -5 What to da? 

| Recent Documenia 
BEJ Lock Screen 
Logout "laks"... 


F akan 1ns30nf 
LANGKAH 5 Untukmenambahkan 


aplikasi Windows ke dalamnya, klik tombol 
(Install) pada panel “New Software”. 
CrossOver akan mendata program yang 
sudah terinstal di Windows. Pilih salah satu 
dari daftar program tadi, lalu (Next »»)|. 


p4-- CrossOver Office Setup 


er 
Office DSCUP - 


Add/Remove | Associations | Menus | Configure | 





rInstalled software 





Repair / Remove | 











New software 


To add new software, click "Install" 


3, Instal... ,| 


Copyright 2003, CodeWeavers, Inc. 


Help | 





version 2.1.0 


Cancel | Apply | 


Install Software 


| Meerogon Omce XP 
Murrnso O8ice 2000 
Microsak Odice 97 
Lotus Notes 
Ouicken 
MiCepgOR Visiy 
Adobe Photosiap 
Dewarwaavar MX 
Flash MX 
G@uickhoots 2000 


4 Shew all supponed appicatoni 


Tie CrossOver Installatan 
Wizard will guide you 
Ivough lhe process of 
adding Windows sewa 1 
your syitam 

To begin, select tie 
application that you want to 
Install, and cack "Naed” 


Sofware marked wilh aa "is 
alnmady instalod 


4 Ingtak unguppored KOMWUNY 


Cancer | Mop | Wertas 











LANGKAH Ban lokasi 


penginstalan program tersebut. Jika 
menggunakan CD installer, masukkan CD 
Anda. Pilih opsi (CD-ROM /mnt/cd-rom)|, 
lalu (Next »»). Jika installer-nya ada di 
hard disk, pilih (Other “.exe filel, 
terus (Next »)). 


” 


Install Software AA 


CressOver supports Word, Ereet and PoworPoint in Microsot Omoe XP 


Microsoft Ofice XP 


3 


NOTE: On some syitemy, ihe Office XP Installation may wam you about & protes wis 
TOLLInetat” Tris waring can tatay bo Meorod 


Pie336 mer Io Microson Once CD and cita Net to continue 


veaver 


Lg 


Select product location 
€ CD-ROM /anticaram 


'nrin M 
"UUT Nu 


| 





x Alturmate CO-ROM tocaton | 


- Othar “ moe tile | 





Help | Cancel | Nad al 





Install Software 


Adobe Photoshop 


Wang for Adobe Pnesoshop 10 compiolo Instamahon 


« 


MN you are certain Mal ihe Installason i1 Snisned. click 
Ine Titaliaton Complete” button to notfy CrossOver in etalation Complete | 








LANGKAH 7 sawianusasi 


(Finish). Ulangi cara-cara di atas untuk 
menginstal program lainnya. Jika sudah, 
tutuplah CrossOver dengan mengeklik 
(OK!. 


Install Software AA 


Installaban of Adobe Photoshop Compioto 


Adobe Photoshop 


.i New ingtaled apsoctabOong 








LANGKAH 3 Kini, setiap kali Anda 


mau membuka aplikasi versi Windows, klik 
menu |(K| (CrossOver| (Office 
Setup). Lantas, klik tab (Menus|. 


px CrossOver Office Setup 


Office art. 


Add/Remove | Associations | dai | contgure | 


Adobe Photoshop 7.0 


IS Recreate menu entry | Delete menu entry | 


Internet Explorer 


£ Recreate menu entry | Delete menu entry | 


Adobe ImageReady 7.0 


Help | 








version 2.1.0 


Cancel | Apply | 


Copyright 2003, CodeWeavers, Inc. 





LANGKAH 9 Begitu daftar program 


muncul, klik salah satu ikon program, maka 
program tersebut akan terbuka. 


p:4-- CrossOver Office Setup 


Office art... 


Add/Remove | Associations | Menus | Configure | 


Adobe Photoshop 7.0 


Iitun Adobe Photoshop 7-0 


Internet Explorer 


£ Recreate menu entry | Delete menu entry | 


Delete menu entry | 











Help | 


version 21.0 


Cancel | 


Copyright 2003, CodeWeavers, Inc. 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





POPTEK 





PERANTII UNTUK BAYI i 


Imang-timang, 
Anakku Sayang... 


Manjakan bayi Anda dengan perlengkapan yang memberikan rasa 
nyaman baginya dan tentunya juga bagi Anda. Ada beragam pilihan, 
mulai dari keperluan rumahan sampai keperluan untuk bepergian. 


















»- PELAWAN KUMAN 


Kemampuan pencuci botol ini lumayan juga. Dalam waktu 
enam menit, enam botol susu bersih kembali. Kebersihan 
botol susu si kecil pun terjamin, karena peranti ini sudah 
dilengkapi dengan fasilitas steam sterilizer. Cukup 
tambahkan air 90 ml dan biarkan alat ini membunuh 
kuman. 

Rp 780.000 

6 Bottle Electric Steam Sterilizer 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 


Y OLESKAN 


Termometer digital yang ini lebih unik lagi. Oleskan saja 
permukaannya ke dahi bayi. Cukup sekali oles, maka 
hasilnya bisa langsung terlihat. Menariknya, alat ini 
dilengkapi dengan memori internal, sehingga Anda bisa 
membandingkan suhu bayi saat ini dengan suhunya 
beberapa hari yang lalu. 

Rp 375.000 

Forehead Thermometer 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 


A SIAP SUAP 


Masukkan bahan makanan untuk si kecil ke dalamnya. 
Dengan sekali pencet, blender khusus ini akan 
mengolahnya menjadi makanan lembut dan siap suap. 
Dalam paketnya sudah tersedia tiga botol untuk 
menyimpan makanan hasil olahan. Nyam-nyam-nyam... 
Rp 287.5000 

Baby Food Processor (Baby cheft) 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 









YWNSNM ONVH :OLO4-0LO4 


Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 





Terhadap beberapa produk tertentu, Redaksi tak menjamin ketersediaan barang secara resmi di Indonesia. Silakan memeriksa situs masing-masing produsen. 





b- HANGAT LEBIH NIKMAT 


Lengkapi perlengkapan pergi sang bayi dengan pemanas | 
susu seperti ini. Anda bisa menggunakannya saat berada di Sh 
dalam kendaraan. Tinggal tancapkan ke slot pemantik api, RN 
maka susu pun akan hangat. Cukup panaskan selama 20 
menit, susu pun lebih nikmat. 

Rp 62.500 

Car Baby Bottle Warmer 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 





&TIGA DETIK SAJA 


Mengukur suhu badan bayi memang gampang- 
gampang susah. Tapi dengan piranti ini, Anda bisa 
mendeteksi suhu si kecil dengan cepat. 
Tempelkan ke daun telinganya, maka dalam waktu 
tiga detik saja, termometer digital ini akan 
menunjukkan hasilnya. Bawa ke dokter begitu 
suhunya mencapai 38/20. 

Rp 475.000 

Digital Infrared Ear Thermometer 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 





W TEMAN MANDI 


Hati-hatilah memandikan bayi. Air yang terlampau panas atau 
terlalu dingin bakal membuatnya tidak nyaman. Biar tidak 
repot, pantau suhu air mandi si kecil dengan termometer 
yang satu ini. Antiair, ringan dan aman. Rentang suhunya 
antara 10”2C - 40”zC. Bentuknya juga pas untuk teman bermain 
saat mandi. Anda bisa mendapatkan termometer seperti ini 
di tanah air, namun mereknya berbeda. 

USS 19,95 (sekitar Rp 172.000 ) 

Digital Bath and Room Thermometer 
www.store.bahbycenter.com 








A JAUH DI MATA, 
DEKAT DI TELINGA 


Menunggui bayi akan cukup merepotkan. Apalagi jika 
tak ada orang yang membantu Anda untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumah. Biar tenang, gunakan 
alat ini. Letakkan satu di dekat bayi, dan satunya lagi di 
dekat Anda. Jadi, begitu bayi menangis, Anda bisa 
segera mengetahuinya. Handy talkie mini ini dapat Anda 
pakai hingga jarak 200 meter. 

Rp 335.000 

Baby Monitor 

Mahakam Shoppe (021) 725 3205 


WWW.STORE.BABYCENTER.COM 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





P 





erkenalkan si buyung dan upik dengan kartu nama. Tak perlu 
memesan ke jasa pembuatan kartu nama, ajak saja mereka 
membuatnya sendiri memakai komputer di rumah. Cukup 


dengan Microsoft Word saja, kok. Mudah dan akan memancing 
kreativitas mereka. Begitu jadi, mereka bisa membagikannya ke teman- 


temannya. K4 


LANGKAH 1 


Buka program Microsoft Word. 
Atur terlebih dulu satuan ukuran 
penggaris dengan mengeklik 
menu |(Tools| I(IOptions|. 
Setelah muncul boks dialog 
Options, klik tab (General). 
Arahkan pointer ke bagian 
bawah boks, ubah 
“Measurement units:” menjadi 
(Centimeters)|. Klik (OKJ|. 


ke it) | 
ker Informatori | comeuibdity 
ve General | war | 
Menara anton 
ad PP Als starting in Reseng Laysut 
IT Be batgpound, ita beat 
| rovide feedbadi mt sound 
FP Provida fendbad msh animaban 
Dena oneeraan at Ooen 
FF Update metomate joke at Deen 
Per Ieal as attachment 
Pa (Emil sat in ti p TH pa 


Tien for WardPerfectuseri 

( Managatan keys for WorgPerheri Lsera 

(Alena baschground oper of resi pangan 

PP Automatga Serat danang Garmen ea re bng Autalhapri 


Ae ae 





—. - In em wi Wi 


LANGKAH 2 
Ketuk (Enter | berkali-kali 
hingga tercipta dua buah 
halaman. Kemudian, tuntun si 
kecil untuk membuat kotak 
teks dengan mengeklik menu 
(IInsert| (Text Boxl. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 








Setelah pointer mouse 
berubah menjadi tanda “4”, 
bentuklah sebuah kotak 
pada halaman pertama 
dengan mengeklik-tahan dan 
geser dari bagian kiri ke 
kanan-bawah. 


Cokrsandtn Ke | taro | | Tertan | web | 


ee and nikaia 
Heboh: sa . Weleha 
Sale 


Hepi oo Tak 5 With: 


r Lock gepeci raba 
r 


Ong ade 
Hesghi: 


| 

Oo 

LANGKAH 3 
Klik-kanan bagian pinggir 
boks teks, pada menu yang 


muncul, pilih (Format Text 
Box|. Klik tab (Size), lalu 

















atur tinggi kotak 5,5 cm dan 
lebarnya 9 cm. Klik (OK). 


LANGKAH 4 
Gandakan boks teks 
dengan mengeklik-kanan 
kotak, pilih (CopyJ, lalu 
klik-kanan sembarang 
tempat, pilih (Paste). 
Tempelkan kotak kedua 
persis ke bawah kotak 
pertama. Kotak atas untuk 
bagian sampul, dan kotak 
yang bawah untuk bagian 
dalamnya. 











LANGKAH 5 
Klik kotak bawah dan klik 
tombol (Insert Tablel| 
pada toolbar. Buat tabel 1 
baris 2 kolom. Kemudian klik- 
kanan tabel, pilih (Table 
Properties), dan atur 
tingginya sekitar 5-8 cm. 








LANGKAH 6 

Blok kolom kiri, klik tombol 
(outside Border) pada 
toolbar, pilih (No 

Border |. Blok kolom 
kanan, klik-kanan, dan pilih 
IBorders and 
Shading)J. Klik (Box) 
pada “Setting:”, lalu 
biarkan si kecil mengatur 
pilihan “Style:”, “Color:” 
(warna), dan “Width:” 
(ketebalannya). Klik (OK). 














LANGKAH 7 


Pada kolom kiri, minta si 
kecil menuliskan namanya, 
nama panggilan, berikut 
alamat e-mail - kalau 
punya. Sementara kolom 
sebelah kanan untuk 
mencantumkan nama dan 
alamat sekolah, serta 
alamat tempat tinggal. 


YWNNSNM ONYH :OLO4 





k 
, Sekolahku: | 
| SO Pesel I Siang Klaten 

| Kelas 3 

melu $ Humaliku 

PIL Pinggangka Linu 


Kl. Yakin Ceolagokin 
(panggil aja: Kilcin) 


kikiniawagoo com 
aku juga punya weblog 
kaka kai weblag. com 


| Bavok, Encok. 
£ Metro Klaten 

P02 H3 

Fl 
8 
F 
FI 
- 


2 


LANGKAH 8 


Biarkan ia mengatur dan 
memilih sendiri font-nya, tapi 
bantu ia merapikan susunan 
teksnya. 


| Sekolahku: 

| SDN Pegel I Siang 
4 Klaten 

| Kelas 3 


M. Takin Golagokin 
(panggil aja: Kikin) 


| 
| ( Rumahku: 
imelka: 5 JL. Panggangka Linu 
ikini $ Boyok, Encok, 
g Alert Klaten 
0272) 4321 
Lj 


aku juga punya weblog: 


kapur naraaa 


LANGKAH 9 

Klik-kanan garis pinggir boks 
teks, pilih (Format Text 
Box). Klik tab (Colors and 
Lines), pada bagian “Fill:”, 
pilih (Fill Effects) pada 
menu drop-down. Pada boks 
yang muncul, klik tab 
(Texture), dan minta si kecil 
memilih salah satu tekstur. Klik 
(OK) dan kembalilah ke boks 
awal, geser slider bar 
“Transparency:” menjadi 805. 
Klik (OK) lagi. 















Format Tendi Plan 


| Terasa | web | 


Colors and tines | mine | Layout | 





LANGKAH 10 

Salin kedua kotak itu ke 
halaman kedua. Letakkan kotak 
hasil salinan berbalikan dengan 
posisi kotak di halaman 
pertama, karena kedua halaman 
itu akan dicetak ke atas satu 
kertas secara bolak-balik. 
Upayakan posisinya pas. 
Hilangkan saja outline pada 
kedua kotak di lembar pertama. 








LANGKAH 11 


Beri tekstur pada kotak hasil 
salinan. Caranya sama dengan 
Langkah 9, tapi biarkan 
“Transparency”-nya tetap 1005. 
Tebalkan garis tepinya. 








LANGKAH 12 


Masukkan gambar dengan 
mengeklik (Insert) 










IPicture| (Clip Art). Atau 
pilih (From File) jika si kecil 
ingin memajang fotonya. Atur 
penempatan dan ukuran gambar 
tersebut. Jangan lupa 
untuk membalik posisi 
gambar tersebut. 


eng er amel oten 
r TN Ni PIA AL ba 


Ta A3 


Gunting & 
Lipat 


Jika proses cetaknya 
berhasil, potong hasil 
cetak bolak-balik itu 
dengan mengikuti outline 
pada sampul kartu nama. 


Lipat menjadi dua bagian, 
sehingga bagian sampul 
berada di depan. Selesai 
deh. 


AMIA TISYVELSNI 





LANGKAH 13 


Sentuhan terakhir, masukkan 
nama panggilan si kecil dengan 
fasilitas WordArt. Klik (Insert 
WordArt) pada toolbar 
Drawing. Pilih desainnya, ketik, 
lalu balik posisinya. 


4 Panama mia pn 
Luj 
ka 


5 





LANGKAH 14 


Cetak hasil karya si kecil 
dengan satu kertas saja (bolak- 
balik). 






komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


KIRIMAN PEMBAC 





MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE 2003 | 











( lurmukrpenJaltaran - Microsolt Word 


Elo Edit View Insert Format Ines Tabin Wrdew Heh 
» & kd 3 "| 3 2 - kh SBM 9 - MO - 8 Ld ru R in (| 3 1501 - P3 Wmes w PB 
PLN GI PE oan 


4 In On | u ' 4) |. wu | 12 





u| "I 1 | 2. , 9 “3 5 ". $ | $ 1.4 : tt 1 x ' 1 1 
2 lormulr pendaitaran di bawah yu, dan kirimkan datara ee alamat 


daftar@jaditenar.com 


P3 . 
u Cs ' Oo n 2 1 . Formulir Pendaftaran 


Nama 


1 gu ANN) sm 
Digital CG : Tanggal Lahir 


Jenis Kelamin : 






Bikin formulir kuesioner dan simpan data # Alamat 


dari responden ke dalam database. » Kode Pos 
-. No. Telepon 


emasukkan data dari lembar kuesioner secara :. Handphone 
manual bakal merepotkan. Gunakan saja Microsoft :! Email 
Office 2003 untuk membuat kuesioner digital dan 
menyimpan hasilnya ke dalam database berbentuk dokumen 
Excel. Data yang disimpan dalam database dapat Anda atur 
dan manfaatkan untuk keperluan lain. 





nentl - Microsoft Word - 
Ja da 2 PE sesi dagak ame - 
Tana TT MALU sean ara yoa. 
Insert Format Tools Table Window Maan an an aa 


le Aa BY 9 


abi Ea yo 


Jadi Tenar 


Me —— 

















Text Form Field | 





Lt Ag Iran ea era Ti oa Wr 

AN ea Sa Ketat Ta Te la eh 

IS MA JA TO AAAF 0003 0KARJ Ot -eim 
TFTAANU saga era Ss yomPjus 


dutoText 
Jadi Tenar 


Control Toolbox 


m) 2 

| la Gormelir pendaftana di bawah isi, dan kirumkan datanya ke alamat emul Li 2 ap £ 

“| Unftanttiaditenar com z Formulir Pendaftaran 

“amami Pa na —— 

ag ea 4 DO d0 MU ETS Ot RI | - Mara 

r (—I ui - : - 1 2 Wisma 2 

3! Umur 
Tempat Lahar : 

Ae aa ai ai 3 3 

AMA JA TEA GAP A-e Laga an - 

TI... UU aa Ii Tr Jodi 2. 


Tanggal Lahar : 
Jerus kelamin : Perempuan 


la Gormelir pendaftar di bawah tea, dan larumkan datanya ke aemat ema 





"| dafkangjaditenar com 1 Alamat 5 I 
"| Fommalir Pendaftaran . kode Pos 5 
LA N G KA H 1 (| Kama 2 No Telepon : 
Buat dokumen baru Word. Tampilkan le) "Tempat Lahir: :| Handphone 


5 Tanggal Lahir 2 r 
toolbar Forms dengan mengeklik "| demi Email 
(View| (Toolbars|, dan beri centang Y ii Ng SN 

Cara mengisi dan mengirimkan data formulir pendaftaran: 


pada (Forms|. 1 Ber ga : «Isi kolom-kolom di bawah ini dengan benar. 
! : Simpan aa anda ke dlam ie Dt Ki Too) « (Opor, pa 








: Baar beta LA denga ear Pama LA AMA OA 03 aib AA Ana ID E— 
LANGKAH 2 Aa be Cg Sg en df Den Dar 3 ap) 
Buat layout formulir yang Anda Pee et o M TPF 
inginkan. Bila perlu, tambahkan header Ia LANGKAH 5 
Hala bl ah Na 2 LANGKAH 4 Klik-dobel field Nama untuk 
Identitas perusahaan/institusi (seperti Berikan field text memunculkan kotak dialog Text Form 


pada kop surat), logo, dan lain-lain. 
Pada contoh ini, kita akan membuat 
formulir pendaftaran. 


untuk tempat 
pengisian data. 
Caranya, klik di 
belakang setiap item, 


Field Option. Kotak ini merupakan 
tempat pengaturan field. Untuk field 
Nama, lakukan pengaturan sebagai 
berikut: “Type: -f|Regular text): 





LANGKAH 3 lantas klik ikon (Text “Maximum length:”-26: dan “Text 
Ketikkan item daftar isian yang nanti harus Form Fieldj pada format:”-fTitle case): 

diisi oleh responden, misalnya nama, toolbar Forms. Field “Bookmark:”-|namajJ. Lakukan hal 
tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tersebut akan yang sama untuk field lain yang bakal 
dan seterusnya hingga selesai. berwarna abu-abu. berisi teks. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





Test Form Field Options 


Text form field 


Type: Default text: 


Regular text 


Maximum length: Text format: 
fee - (ritle case " | 


Fun macro on 
Entrs: 


Field settings 
Bookmark: 
Ke Fill-in enabled 


( cakculate on exit 


add Help Text... | 


LANGKAH 6 

Untuk field yang bakal berisi angka, 
misalnya field umur, lakukan pengaturan 
seperti pada gambar 6. 





Test Form Field Options 


Text form field 


Type: Default number: 


(humber ” | | 


Maximum length: Mumber Format: 
IE - fo ” | 


Fun macro on 
Entry: 


Field settings 
Bookmark: 


Ke Fil-in enabled 


( cakculate on exit 


add Help Text... | 


LANGKAH 7 


Untuk field tanggal, atur seperti pada 
gambar 7. Responden yang bertanggal 
lahir 9 Desember 1975 nantinya harus 
mengisi field ini dengan mengetikkan 
1975-12-9. Sedangkan yang bertanggal 
lahir 11 Maret 1980 tinggal mengetik 
1980-3-11. 





Text Form Field Options 





Text Form field 
Type: Default date: 
Date 


Maximum lenath: Date format: 
| 10 — yyyy-MM-dd 





Run macro on 
Entry: 


Field settings 
Bookmark: 


(tanggal 


IM Fil-in enabled 
|” Galculate on exit 


Add Help Text... | 


co | 


| | - "| 





Rubrik ini terbuka untuk seluruh pembaca. Syarat pengiriman naskah lihat halaman 80. 


LANGKAH 8 
Field untuk jenis 
kelamin 
bagaimana? Taruh 
kursor pada field 
jenis kelamin, 
lantas klik ikon 
IDrop-down Form 
Field). Ketikkan 
salah satu opsi 
pada boks “Drop- 
down item:”, lalu klik YAdd 551. Ketikkan 
lagi opsi berikutnya, dan klik JAdd -5|. 


prop-Down Form Field| 


Drop-Down Form Field Options 


Drop-down item: Iterns in drop-down list: 


Add 
Remove | 


Fun macro on 
Entry: 


Field settings 
fieniskelamin 


Bookmark: 


Ke Drop-down enabled 


( calkulate on exit 


add Help Text... | 


LANGKAH 9 

Atur field untuk item daftar isian yang 
tersisa. Setelah selesai, klik ikon 
(Protect form). Simpan dokumen ke 
dalam hard disk dalam format .doc. 





enak Paman Pi 
Pa 


da krna pendatana “Wi “bawah wa, dai Warakan “data AP Kr kiamat “ema 
Gta tara ad ea ebi 


Formalir Pendaftaran 


Mama 
Umur 
Terapat Lahar 
Tanggal Lah 
Jenis kelamin : be 
AL Alami 
al Kode Pos 
aa, Tekgon 


. Hardphose 
Emal 











Security | Spelling & Grammar | Track Changes 
User Information | Compatibility | File Locations 


View | General | Edit | Print Save 


Save options 
(Always create backup copy 
| Allow Fast sayes 
IV Allow background saves 
(” Embed TrueType fonts 
(” Embed characters in use only 


(” Donot embed common system fonts 


(” Prompt for document properties 
L. sn to save Normal ks 


P 5 ERbaa linguistic data 


(” Make local copy of files stored on network or removable drives 
IV Save AutoRecover info every: fo - minutes 


IV Embed smart tags 
T | Save smart tags as XML properties in Web pages 





Default format 
Save Word files as: 


(word Document (#.doc) "| 


|” Disable features introduced after: 


LANGKAH 10 


Agar data isian responden dapat lebih 
mudah masuk ke dalam database, 
responden perlu menyimpan file balasan 
dalam format TXT. Praktikkan dulu deh, 
biar Anda juga bisa memberi panduan 
untuk mereka. Klik menu (Toolsl| 
(Options), dan klik tab (Save) pada kotak 
dialog Options. Centangi opsi (Save data 
only for formJ. 





LANGKAH 11 


Cobalah masukkan data ke formulir 
yang Anda buat. Setelah itu, simpan 
dengan mengeklik (File) (Save As...). 
Namai file tersebut dengan nama 
responden, dan simpan dalam format 
TXT. Klik JOKJ. File tersebut hanya 
akan berisi data isian responden yang 
dipisahkan dengan tanda titik koma (:) 
dan tanda kutip ganda ("). 


2 Simpan data Kamu ke dala fla txt: Kk (Too (Cption|, peda kotak dialog Gebons 
Base), beri tanda centang pada pilihan (Save data only Tor farm 


Li | I 
. Prenrargke berikan ad Sa tenaga akurat pur fate bermat JPG. menckual 
TO gai 





LANGKAH 12 

Agar lebih praktis dan memudahkan 
pekerjaan kita, masukkan Langkah 10 dan 
11 dalam panduan pengisian formulir. Kita 
akan melanjutkan praktik ini di edisi 
depan. BERSAMBUNG 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


NET.AKTIF 





Memanjakan 
pelanggan 
dengan 
layanan SMS 
gratisan. 


ILUSTRASI: M3 












SITUS M3-ACCESS.cCOM 





£4 G ue sih ngunjungi situs m3-access kalau lagi 
butuh, khususnya kalau butuh SMS gratis,” 
ujar Muhammad Reza (20), mahasiswa 
semester kelima Fakultas Psikologi Universitas Indo- 
nesia soal alasannya mengunjungi situs www.m3- 
aCcceSS.com. 

Hal yang sama juga diutarakan Dedy Hendrawan 
(29) pengelola warnet di Yogyakarta, dan Bagus Nur 
Muhammad (19), web developer yang kuliah di 
Vocational Education Development Center (VEDC) 
atau PPPGT Malang. 

“Free SMS itu yang jelas, terus mencari informasi 
terbaru tentang handset beserta teknologi terbaru,” tutur 
Dedy lewat Yahoo! Messenger. 

“Saya rasa semua IM3ers (sebutan bagi pengguna 
IM3) setuju kalau fitur FreeSMS menjadi jawaban 
pertama. Sebab fitur ini memungkinkan IM3ers untuk 
mengirim SMS via portal secara gratis. Bahkan kita 
bisa mengirim SMS berulang kali,” ujar Bagus yang 
mengaku hampir setiap hari selalu mampir ke situs ini. 


Tidak Terbatas 


Hehehe, SMS gratis memang ibarat gula, manis. 
Tapi, sebagian pengguna IM3 lain agaknya belum 
banyak mengetahui dan memanfaatkan situs m3-access, 
apalagi fitur SMS gratis tersebut. 

Statistik situs yang kami peroleh dari Indosat 
menggambarkan bahwa hanya sekitar 10 persen atau 

sekitar 140.000 pengguna IM3 terdaftar menjadi 
anggota m3-access. Itu pun hanya sekitar 
18.000 saja yang aktif. 
Jumlah pengguna fitur SMS gratis 
lebih sedikit lagi. “Rata-rata 
setiap hari ada sekitar 23.000 
SMS (eratis) yang terkirim 
dari server kami,” kata 
Arif Hasan Mabruri (27), 
mobile data developer 
Indosat. 

Padahal, “SMS lewat 
m3-access.com bikin 
ngirit, bisa numpuk 
pulsa,” ujar Wiwik 

Setyantoro (27), salah 

satu pengguna IM3 di 

Yogyakarta. 

Penggunaannya pun 
mudah. Setiap pengguna 

IM3 tinggal registrasi di situs 
m3-access.com. Selanjutnya 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 











tinggal login dan klik menu (Messaging) (SMS). 
Masukkan nomor yang Anda tuju, ketik pesan, lalu 
ISendj. Pesan akan sampai di nomor tujuan. 

Anda bisa mengirimkan SMS lintas operator dan 
sebanyak-banyaknya. Pesan balasan akan langsung 
terkirim ke ponsel Anda. Yang penting, pulsa di ponsel 
Anda minimal Rp 7.000. 

Tidak bisa bohong, karena IM3 dapat langsung 
mengecek data pulsa begitu Anda login. Maklumlah, 
situs ini memang terhubung ke berbagai layanan IM3. 


Kaya Fasilitas 

Situs ini juga multiakses. Menurut I Made Harta 
Wijaya, vice president Product Development Indosat, 
Anda juga bisa mengakses info yang ada di situs 
m3access dari SMS dan WAP browser di ponsel. 

Bila ponsel Anda mendukung MMS dan Java, situs 
ini pun menyediakan berbagai content untuk 
memperkaya ponsel. Beberapa layanan diberikan secara 
gratis,namun ada juga yang berbayar. 

Beragam game Java misalnya, bisa di-download di situs 
ini dengan harga mulai Rp 5.000 sampai Rp 11.000. 
Biayanya langsung dipotong dari pulsa IM3 Anda. 

Anda yang hobi jepratjepret foto dengan ponsel juga 
dapat memanfaatkan layanan Photo Album yang ada 
di situs ini. Titipkan koleksi foto dan gambar Anda di 
sini dan beri akses kepada rekan dan keluarga untuk 
membukanya. 

Fasilitas lainnya adalah e-mail gratis dengan alamat 
SnamaAnda?@indosat-m3.net. Selain bisa meman- 
faatkannya lewat PC, Anda juga bisa menggunakannya 
dengan ponsel yang memiliki e-mail client. 

Fitur terbarunya, M3-capture, akan membuat Anda 
mudah menangkap gambar dari komputer kemudian 
mengesetnya sebagai logo, picture messaging dan MMS. 
Kami pernah memandu Anda memanfaatkannya di 


rubrik Teknotip pada edisi 75 (10 Maret 2004). 


Komunitas Kuat 

Forum di situs ini juga cukup sering dimanfaatkan 
pengunjung. Namun karena kurang puas dengan 
keterbatasan ngobrol di forum, sejumlah pengguna yang 
aktif akhirnya lebih memilih untuk melahirkan milis 
sendiri. Bahkan akhirnya melahirkan situs komunitas 
pengguna IM3 yang independen, yaitu www.m3- 
community.org. 

Seperti diungkapkan oleh Dedy,salah satu penggagas 
komunitas IM3 di Yogya,lahirnya komunitas pengguna 
tersebut berawal dari pertemuannya dengan sesama 
pengguna lain di forum. 





“Dari yang belum kenal jadi kenal, dari yang semula 
cuma ketemu di forum sampai ketemu di darat,” ujar 
Dedy ketika bercerita seputar awal terbentuknya 
komunitas pengguna IM3 tersebut diYogya. 

“Saya yang di Yogya merintis bareng teman-teman. 
Kebanyakan dari Yogya, Malang, Jakarta, Bandung dan 
Bali,” tambah lajang yang sering dipanggil Bei. 

“(Kini) Forum m3-access kebanyakan ramainya oleh 
anggota baru, Mas,” ujar Dedy. 


" Ta 
| endbatix —.. 


. -i - 
1) .. 1 “ 
2 103 
. “ 
“ Jangan Serta sapa ang Kah Ka dangan n Tea batak 
» -" md? Cube Ureh banaruman Lam dengan parang Aetateg 
0 dg margeh Lan tenaga lahh adah dan menyenangi an 
“ . 


s, M3-Transter 
Puma 1) | Gerah Tahun baru 2004 dangan menari bana. MEI Tranetar. ceng 
P | Tuah Me rrear paha H0 gaga IR 
| Vrenetar pura baper Sikukak ar De jam sake 1 Rae semengapa 
MN - 





fk INFO LENGKAP. Selain seabrek info, ada banyak fitur 
menarik lain coba ditawarkan oleh situs ini. 


Info Lengkap 

Sebagai situs operator - dalam bahasa Made: product 
portal, situs ini terbilang up to date. “Setiap kali kami 
meluncurkan fitur baru,baik itu di telko maupun di IT, 
pasti infonya kami masukkan ke situs,” ujar Made, sang 
vice president. 

Jadi, jika Anda sekadar ingin tahu lebih jauh 
mengenai salah satu fitur, masuk saja ke situs ini. Tak 
perlu lagi repot-repot menghubungi customer servicenya 
yang memang sering susah dihubungi. 

Bahkan komplain pun bisa Anda layangkan langsung 
dengan mengeklik menu (Contact Us| yang ada di 
bagian bawah halaman situs. “Komplain yang masu 
akan direspon dalam jangka waktu maksimal 24 jam,” 
janji Made. 


Lebih Menarik 


Kalau kami bandingkan, fitur di situs m3-access.com 
memang cenderung lebih menarik ketimbang situs 
operator selular lainnya. Selain karena situs ini hadir 
lebih dulu, konsep portalnya pun cukup memanjakan 
komunitas penggunanya. 

“M3-access sendiri merupakan situs operator pertama 
yang memiliki layanan free SMS,” ujar Arif Hasan 














Mabruri (27), developer Mobile Data Indosat, 
bangga. 

Situs Telkomsel (www.telkomsel.com) 
misalnya, sampai tulisan ini dibuat, banyak 
berisi informasi tentang layanan yang 
dimilikinya. Tak ada layanan SMS gratis di 
situs ini. Bahkan, biaya layanan SMS group 
lewat situs Telkomsel malah lebih mahal 
dibandingkan pengiriman lewat 
ponsel. Walau begitu, tam pilannya 
boleh dibilang lebih baik. 

Sedangkan situs Excelcomindo 
(www.excelcom.co.id) di penuhi 
informasi korporat. Tak ada fitur 
lain yang bisa dinikmati pelanggan 
selain informasi produk dan fitur 
Excelcom sendiri. 

Situs Satelindo (www.satelindo.com) 
yang merupakan sepupu IM3 juga belum 
banyak menyajikan fitur menarik. Pengguna yang sudah 
registrasi di situs ini baru bisa menikmati SMS2Mail, 
Mail2SMS, dan layanan update menu browser ponsel. 
Walau begitu, pascapenggabungan Satelindo dan IM3, 
situs Satelindo kabarnya sedang dipersiapkan untuk 
menjadi semenarik m3-access.com. 


SI pake mdaccess.com gratis hooo! 










A SMS GRATIS. Fitur M3-Access yang 
paling banyak diminati pengunjungnya. 





DATA SITUS 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


NET.AKTIF SITUS PILIHAN 














- 


- » r F la 
a23 | AM | FP 
het HET 


HAFAL LAGU TERKENAL 


5 SITUS TERBAIK 














www.majalaheaten.com Mau tahu tangga lagu Indonesia terkini? Tengok 
Berisi Informasi restoran urutannya lewat situs-situs yang Kami sodorkan di 


dan tempat makan enak 


di Surabaya dan bawah ini. 


sekitarnya. Desain 
situsnya apik dan 
informasinya padat. 


www.budpar.go.id 
Layak simak bagi para 
turis asing yang ke 
Indonesia. Daftar 
tempat pariwisata, 
akomodasi, dan biro 
perjalanan bisa diakses 
dari sini. 


www.golfinindonesia.com 
Tempat tepat bagi 
penggemar olahraga golf. 
Tersedia berita golf 
terkini, daftar tempat 
kursus, driving range, dan 
komunitasnya. 


www.idaarimurti.com 
Namanya cukup dikenal 
di kalangan penyiar 
radio. Setelah sekian 
lama hilang, situs ini 
kembali aktif dengan 
dominasi warna ungu 
yang cantik. 


www.dutadisain.com 
Tertarik bikin web atau 
butuh konsultasi 
sistem informasi? 
Perusahaan ini 
menyedikan daftar 
layanan yang Anda 
butuhkan. 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





www.cleartop10.com 

Selain berisi daftar lagu popular, 
tersedia juga berita terkini mengenai 
perkembangan musik lokal maupun 
mancanegara. 


www.hardrockfm.com 

Stasiun radio ini juga menyediakan 
tangga lagu Indonesia terkini, tentu 
saja dengan gayanya sendiri. Sebagai 
bonus, ada Top 41 lagu mancanegara. 


www.tembang.com 

Deretan tangga lagu lokal, lirik lagu, 
Iink situs grup band musik, dan profil 
penyanyi lokal, bisa diakses dari situs 
ini. 


www.sonora.co.id 

Simak deretan lagu-lagu popular versi 
stasiun radio Sonora. Radio ini sudah 
mengudara di enam wilayah di tanah 

air. 


www.indocina.net 

Kongkoan etnis Tionghoa di 
Indonesia. Menu-menunya 
lengkap, ada games, horoskop, 
data statistik dan forum untuk 
komunitas. 











Maunya sih begitu, tapi peranti 
multrfungsi yang ada saat ini 
setidaknya sudah bisa 
merangkum fungsi: 


- Printer 
/ Scanner 
/ Mesin fotokopi 

/ Faksimile 


Telepon 


Ditanggung asyik, 
baik untuk bisnis 
Andamaupun 
kreativrtas si upik. 
Kantong int, 
performaselangrt. 





FOTO: RANO KUSUMA 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 











Nuno 


Enaknya 
aal-ajotelulat- lela 
@ar-la 
multrfungsi: 
Anda serasa 
punya banyak 
alat, tapi 
Selairojate 
relatif lebih 
hemat. 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


| era Perang Dunia 

Llpisau Victorinox 

begitu popular 
bagi para tentara. Pisau 
seperti Itu mengun- 
tungkan ketimbang 
mereka harus membawa 
sekian banyak perangkat 
dalam ranselnya. Ada 
pisau, gunting, kikir dan 
lain-lain. 


Begitu pula halnya peranti digital 
yang memiliki seperangkat fungsi 
sekaligus. Ibarat pisau Victorinox, 
peranti digital multifungsi (Multi 
Function Device/MFD) pun 
membawa sekian manfaat bagi 
konsumen. 


Kita tidak perlu investasi untuk 
sekian ragam alat, dan itu berarti 
hemat. Bentuk MFD yang lebih 
ringkas pun membuatnya hemat 
ruang. Anda tidak memerlukan 
meja yang besar untuk 
menempatkan beragam alat seperti 
printer,mesin faksimile,mesin 
fotokopi dan scanner. 


Beragam peranti multifungsi kini 
banyak tersedia di pasar. Kami pun 
sempat membahasnya dalam satu 
edisi pada tahun lalu. Nama-nama 
seperti Brother,Canon,Hewlett 


YWNSNM ONVH :OLO4 


Packard, Lexmark, Panasonic 
(Panafax dan Workio) dan Xerox 
ikut meramaikan. 


Hewlett Packard misalnya, memiliki 
sekitar 12 seri MFD di pasaran saat 
ini: Brother punya sekitar sembilan 
seri: Panasonic memproduksi 
sekitar lima seri Panafax dan sekitar 
empat seri Workio,Lexm ark 
membuat sekitar empat seri: dan 
Xerox mengeluarkan sekitar empat 
seri. 


Semuanya menawarkan 
keunggulannya sendiri-sendiri. Di 
halaman-halaman berikut, Anda 
akan menemukan sekian contoh 
yang kami kumpulkan dalam 
beberapa kategori. Misalnya untuk 
kelas rumahan, bisnis sampingan, 
untuk SOHO dan untuk yang 
mengejar kualitas. 


O ya, ada yang perlu Anda ingat. 
Walaupun ringkas dan menjanjikan 
multifungsi, MFD juga memiliki 
kekurangan. Kemampuannya tentu 
berbeda dengan kemampuan alat 
khusus yang menangani satu fungsi 
saja. Selain itu, fungsi yang 
kompleks juga membuat 
perawatannya tidak bisa 
sembarangan. Pahamilah panduan 
perawatan dari masing-masing 
vendor,agar peranti multifungsi 
Anda tidak cepat kendor. 








IKLAN 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 











Teman bermain 


YelajoN orak ol-tol 
JA 4S) Kezia 
rekan kerja 
YelateK-late 1 
untuk Anda. 







, FOTO. VNUNET.COM 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


adirnya sebuah peranti 
-v multifungsi di rumah pasti 
bakal menyenangkan bagi 
seluruh anggota keluarga. Banyak 
aktivitas yang tadinya mesti Anda 
sekeluarga laksanakan di luar rumah 


dapat selesai hanya dengan satu 
peranti ini. 


Apalagi peranti multifungsi kelas 
standar pun sudah menyajikan 
berbagai fungsi menarik untuk 
kebutuhan berkreasi. Rata-rata peranti 
di kelas ini memiliki kemampuan cetak, 
pindai (scan) dan fotokopi. Lexmark 
PinTrio Photo P3150 termasuk salah 
satu contohnya. 


Anda bisa memanfaatkannya untuk 
mengajak si kecil berkreasi di hari 
libur. Yah,tak perlu sesuatu yang 
terlalu menguras waktu. Banyak kok 
tema prakarya yang ringan, seperti 
membuat kertas surat, kartu nama, 
jadwal pelajaran dan sebagainya. 
Kalau kehabisan ide, coba tengok 
buku koleksi rubrik Edukasi dari 
komputerakt!f atau buka saja kembali 
edisi-edisi lalu. 


Kemampuan cetak warna yang umum 
ditawarkan peranti kelas ini pasti akan 
membuat si kecil kegirangan. Ada yang 
sudah memiliki resolusi cetak warna 
yang mencapai 4.800 x 1.200 dpi, lho. 
Hasil prakarya si buyung dan upik akan 
penuh dengan warna-warni kesukaan 
mereka. 


Dan seperti umumnya printer,peranti 
multifungsi juga dapat mencetak ke 
atas berbagai tipe kertas. Mulai dari 
jenis A4, sampai ukuran amplop, kartu 
nama atau kartu pos. Bidang kreasi si 
kecil tentu akan lebih kaya. 


Beragam sumber gambar pun bisa 
mereka gunakan untuk 
mempercantik karya, mulai dari 
koleksi foto lama, hasil jepretan 
kamera digital, sampai gambar yang 
mereka kumpulkan dari internet 


tentunya dengan pendampingan 
Anda. Koleksi foto lama misalnya, 
bisa Anda scan langsung dengan 
menggunakan peranti yang sama. 


Ambil contoh Lexmark PinTrio tadi. 
Peranti yang dibanderol dengan harga 


di bawah Rp 1 juta ini memiliki 
resolusi scan yang lumayan, yaitu 
mencapai 9.600 x 9.600 dpi 
(Interpolated). Cukup tajam untuk 
menangkap foto. 


Peranti itu juga dapat membaca 
langsung beragam kartu memori, 
mulai dari tipe CompactFlash I & II, 
Microdrive, MultiMediaCard (MMO), 
Secure Digital (SD) Card, SmartMedia 
Card dan Sony Memory Stick. Jadi, 
koleksi gambar yang Anda tangkap 
dengan kamera digital dapat 
langsung dicetak. 


Selain untuk urusan rumahan seperti 
itu, Anda yang suka membawa 
pekerjaan kantor ke rumah punjelas 
bisa memanfaatkannya. Misalnya saja, 
Anda harus mencetak dokumen 
presentasi untuk pertemuan di awal 
minggu, tapi seluruh bahan ternyata 
ketinggalan di komputer di rumah. 
Kemampuan MPD bisa Anda 
andalkan. 


Masuknya kemampuan fotokopi ke 
dalam beberapa peranti di kelas mur- 
mer ini juga bermanfaat untuk Anda 
sekeluarga, sehingga si kecil tak perlu 
keluar rumah malam-malam sekadar 
untuk memfotokopi bahan latihan 
tanya-jawab dari guru di sekolah. 
Tinggal pencet,m aka salinan akan 
keluar seperti layaknya hasil cetak 
printer biasa. 


LEXMARK PINTRIO 
PHOTO P3150. 


Bisa mencetak warna,memindai dan 
memfotokopi. Selain harganya yang cukup 
murah, desainnya juga cukup ringkas dan 
pas untuk meja komputer di rumah. 


Harga: US$ 99 (sekitar Rp 850.000) 


Kontak: PT Galva Technologies 
Corporation (021) 345 6650 


HP PSC 1350 ALLIN-ONE 


Mampu mencetak warna,men-scan dan 
memfotokopi. Desainnya lebih ringkas, 
tapi harganya lebih mahal. 


Harga: US 149,99 (sekitar Rp 1,29 jjuta) 
Kontak: HP Indonesia (021) 5741111 








IKLAN 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





Ireltela 
Ulayun 
Bisnis 
Sampingan 
Naela ia 
Investasi 

Ulayuuis 
mempermudah 


bisnis kecil- 
kecilan. 







FOTO- RANO KUSUMA 


mJ 
-/ 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





elum punya bisnis sampingan? 
Terimajahitan,jasa katering, 
persewaan mobil atau jasa antar- 


jemput anak sekolah mungkin bisa jadi 
ide yang menarik untuk Anda mulai. 


Asal Anda pintar mengelolanya, bisnis 
yang awalnya kecil itu bukan tak 
mungkin akan menjadi sumber 
pemasokan yang lumayan untuk 
keluarga. Yah,belajar berbisnis kan 
tidak akan selesai dalam semalam, jadi 
tekuni saja. 


Biar lebih lancar,Anda mungkin butuh 
mesin faksimile, sehingga pelanggan 
dengan mudah dapat menghubungi 
Anda untuk melakukan pemesanan. 
Syukur kalau via telepon saja sudah 
cukup, tapi mestinya kan Anda 
memerlukan bukti pemesanan yang 
tertulis. 


Tapi sebentar,sebelum Anda putuskan 
untuk membeli mesin faksimile, 
tengoklah lagi kebutuhan lainnya. 
Misalnya saja Anda terpilih sebagai 
sekretaris RW (Rukun Warga),dan 
terpaksa berurusan dengan cetak- 
mencetak surat. 


Belum lagi kebutuhan si buyung untuk 
memfotokopi tugas-tugas sekolahnya. 
Termasuk bila ia juga mulai aktifuntuk 
mengikuti ini-itu, dan kebetulan juga 
dipercaya sebagai sekretaris dalam 
kegiatan ekstrakurikuler. 


Nah, bila kebutuhan Anda cukup 
kompleks seperti itu, tengoklah 
deretan peranti multifungsi untuk 
memberikan solusi. MFD 
dengan kemampuan 
faksimile,printer, 
scannerdan mesin 
fotokopi cukup 
banyak tersedia saat 
ini. 
HP Officejet 5510 
termasuk salah satu 
yang bisa Anda lirik. 
Selain sebagai printer 
warna, mesin ini juga 
membantu Anda untuk 
memindai dan memfotokopi 
sesuai warna aslinya, serta 
mengirim dan menerima faks 
berwarna. 


Satu fitur yang juga ada di beberapa 
MFD kelas seperti ini adalah 


kemampuannya untuk tetap 
menerima kiriman faks sekalipun 
kertas sudah habis. Terbatas sih, 
hanya 20 halaman saja, jadi 
sebaiknya selalu siapkan kertas yang 
cukup pada tray:nya. 


Hadirnya faks pun akan membuat 
Anda semakin gampang 
berkomunikasi dengan guru-guru di 
sekolah si buyung. Bila suatu waktu si 
buyung sakit, Anda bisa mengirim 
surat dokter langsung ke kantor 
sekolah, tanpa perlu bertandang ke 
sana. 


Demikian pula sebaliknya, bila pihak 
sekolah punya pemberitahuan untuk 
orangtua murid, Anda bisa meminta 
mereka untuk selalu mengirimkannya 
melalui faks ke rumah Anda. 
Sehingga semuanya menjadi 
serbacepat. 


Kalau semua gambaran itu sesuai 
dengan yang Anda bayangkan, 
tinggal hitung ulang deh segala 
kemudahan yang bakal Anda 
dapatkan dan besarnya harga yang 
harus Anda bayar. Siapa tahu bisnis 
sampingan Anda jadi tambah lancar. 


HP OFFICEJET 5510 
ALILAIN-ONE 


Bisa mencetak warna,mengirim faks, 
memindai dan memfotokopi. Desainnya 
padat dan hemat tempat, sehingga Anda 
tidak akan terlalu kesulrtan 
menempatkannya di rumah. 


Harga: US$ 299 (sekitar Rp 2,7 juta) 


Kontak: HP Indonesia (021) 574 
1111 


BROT HER MFC 4800 


Serbabisa. Mampu mencetak, men-scan, 
memfotokopi, mengirim faks, dan memiliki 
kemampuan sebagai pengirim e-maildan 
pesawat telepon. 


Harga: Rp 4,59 juta 


Kontak: PT Ometraco Arya Samanta 
(021) 619 6166 








IKLAN 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 








L aat bisnis sampingan yang Anda 
Yan sudah berkembang, maka 

I ad r Anda akan membutuhkan lebih 

dari sekadar peranti pendukung 
pekerjaan. Untuk memenangkan 
persaingan, Anda perlu peranti yang 
mampu meningkatkan kinerja usaha 
Anda dan membuat segala sesuatunya 
kian lancar. 


Mulailah untuk memperhatikan detil 
spesifikasi dari peranti yang Anda 
incar. Pastikan peranti tersebut 
memiliki spesifikasi yang lebih dari 
yang biasa Anda pakai. 


Dfojrojalo 
kemajuan 
Ulat 
Selaslojlator-la 

PAN alot: Ko ralor-ia 
memilih 
@r-lahlaa 
lebih hebat. 


Untuk mempercepat waktu 
pencetakan misalnya, carilah printer 
yang memiliki kemampuan cetak yang 
cepat. Lihat satuan ppm (pages per 
minute) yang biasanya disertakan 
dalam spesifikasi. 


Cari mesin fotokopi dengan kecepatan 
penyalinan yang memadai. Perhatikan 
deh nilai cpm (copies perminute) 
dalam brosurnya. 


Atau untuk scanner misalnya, sortirlah 
yang memiliki kemampuan scan OCR 
(Optical Character Recognition). Fitur 
seperti itu akan membantu Anda untuk 
memindahkan teks dari dokumen yang 
sudah tercetak ke komputer. 


Cek juga tipe koneksinya ke komputer. 
Bila komputer Anda tidak memiliki 
port USB, jangan 
memaksakan diri 
meng-upgrade 
komputer sekadar 
untuk mendapatkan 
printer berkoneksi 
USB, kecuali hal itu 
masuk dalam 
daftar belanjaan 
Anda. 











Penting pula 
untuk 
memperhatikan 
dimensi masing- 
masing alat. Bila 
ukurannya malah 
membuat rumah 
Anda tambah 
sesak, sebaiknya 
cari alternatif lain. 
Bagaimana pun 
kecepatan dan 


FOTO: AMAZON.CO. UK 


Lp 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


kenyamanan Anda dalam bergerak 
juga harus masuk dalam perhitungan. 


Itulah keuntungan memiliki peranti 
multifungsi. Walau beberapa MFD ada 
juga yang memiliki ukuran yang besar, 
namun secara keseluruhan ukurannya 
tetap lebih mungil ketimbang Anda 
membeli peranti khusus untuk masing- 
masing fungsi. Dan jelas relatif lebih 
ekonomis. Dana lebih hemat, cashflow 
pun lebih kuat. 


Begitu lah,bila Anda memang benar- 
benar membutuhkan kekuatan yang 
lebih dari apa yang ditawarkan oleh 
MFD kelas sedang, pelajarilah brosur 
beberapa MFD dengan harga yang 
sedikit lebih tinggi. 


MFD Canon MP730 misalnya, bisa jadi 
salah satu alternatifnya. Kemampuan 
cetaknya mencapai 22 ppm. Resolusi 
pindainya 1.200 pixel. Dilengkapi pula 
dengan fitur faksimile dan copier. 
Ukurannya pun tergolong sedang- 
sedang saja. Spesifikasinya jelas di atas 
apa yang kami perlihatkan di halaman 
70 kan? 


Apapun pilihan Anda, buatlah alasan 
yang masuk akal untuk membelinya. 
Satu hal yang juga penting, perhatikan 
garansinya. Semakin lama waktu 
penjaminan servis yang ditawarkan 
vendor,itu berarti keuntungan untuk 
Anda. 


CANON MP7/30 


Bisa mencetak warna, mengirim faks, 
memindai dan memfotokopi. 


Harga: 329 (sekitar Rp 5,17 juta) 


Kontak: PT Datascrip (021) 574 
1111 


BROI HER MFC 9180 


Mampu mencetak warna,men-scan 
mengirim faks dan dan memfotokopi. 
Memorinya sanggup menampung 500 
kiriman faks. 


Harga: Rp 6,8 juta 


Kontak: PT Ometraco Arya Samanta 
(021) 619 6166 








IKLAN 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 














Kualitas 


Pas untuk 

PAN ato NYrelalo 
mengedepankan 
kesempurnaan 
seni 






14 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


sal tak ada masalah dengan 

Asam mengejar kualitas 
ukanlah hal yang haram. Apalagi 

bila alasannya adalah kebutuhan. Kualitas 
scan atau cetak yang bagus misalnya, 
mungkin jadi tuntutan bila Anda berbisnis 
di bidang penerbitan, periklanan atau 
desain. 


Tak apa,kejarlah saja. Tinggal sekarang, 
bagaimana cara memilih produk terbaik 
rtu? Apa saja indikator MFD yang 
berkualitas? 


Sebenarnya tidak susah kok membedakan 
produk berkualitas baik dari yang bukan. 
Sebagai alat sortir Anda yang pertama, 
pakailah common sense. Hasil cetak printer 
yang sekualitas foto misalnya, tentu halus 
dan menampilkan gambar gradasi dengan 
sempuma. 


Tapi rtu saja tentu tidak cukup. LagHagi, 
selidikilah brosur masing-masing produk 
dengan cermat. Kalau perlu, pahami juga 
teknologi masing-masing alat, sehingga 
Anda tahu letak keunggulannya. 


Selain spesifikasinya yang tinggi,produk 
yang berkualitas baik juga memiliki ragam 
fituryang menawan dan tentunya 
berguna. Salah satu MFD terbaik yang 
pernah kami lihat misalnya,memilliki 


WOD'dH :0LO4 


fasilitas contact-printyang bisa langsung 
mencetak klise foto. Ada juga yang 
menawarkan kemampuan fotokopi 
perbesar dan perkecil secara otomatis. 


Bila Anda akan menaruhnya di rumah, 
maka MFD dengan kualitas yang bagus 
dan fitur yang kaya akan membuatruang 
kreativitas keluarga menjadi lebih lega. 
Buat kesenangan Anda sendiri misalnya, 
desain dan cetak saja sampul untuk koleksi 
CD kompilasi pribadi. 


Anda juga mungkin bisa 
memanfaatkannya untuk mencetak buku 
dengan eksemplar terbatas atau membuat 
sendiri poster untuk kamar si buyung. 
Rentang kertas yang bisa dilahap mesin 
seperti itu cukup lebar. 


Oya, satu hal yang perlu Anda perhatikan, 
beberapa produk teratas juga memliki 
fokus. Tidak semua fungsi mereka 
optimalkan. Ada yang lebih fokus pada 
kemampuan cetak, ada juga yang lebih 
memilih mengunggulkan kemampuan 
fotokopi. Yah,tergantung keperluan lah. 


Soal harga pun perlu Anda perhatikan. 
Harga yang mahal memang bukan jaminan 
kualrtas bagus, tapi umumnya barang 
bagus memang berharga selangit. Jadi, 
cermat-cermatlah memilih. 


HP OFFICEJET 9110 
ALILAIN-ONE 


Bisa mencetak warna,memindai, 
memfotokopi dan mengirim faks. Pas 
untuk SOHO (Small Office Home Office). 


Harga: US$ 599 (sekitar Rp 5,15 juta) 
Kontak: HP Indonesia (021) 5741111 


PANASONIC 

WORKIO DP-2010E 

Dapat mencetak warna,memfotokopi dan 
berfungsi sebagai scanner. Sigap 


menangani dokumen perusahaan menjadi 
database digital. 


Harga: Di atas Rp 20 juta 


Kontak: PT Fax Nusantara 
(021) 5804848 








IKLAN 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





NO PROBLEM LAH 





Kami siap mengobati 


kepusingan 


Anda yang 


diakibatkan oleh komputer 


PROBLEM UTAMA 


File .dll Hilang 


TI: Komputer saya memakai 
Windows98SE, ketika proses 
booting selalu ada pesan “Error 
Starting Program: A reguired dll 
file, Wmicore.dll was not 
found.” Kenapa ada pesan itu? 
Ketika menginstal program juga 
tidak bisa, selalu muncul pesan 
yang intinya OS komputer saya 


“Sean Pile Cesar ad yeoar epraan ale. 
AP Siar or alga kap 
Ia ear ba ba tapi, pes mei Tb panahan Ac menaikan Bas gpu 
de. Bp Belang Seng. pile Fe Ohesla' dah abad be barihgud id | 
membuat Of Cheareped snd delelpa Man 
Aoa or ie on iratadlahor disk 
JB Pa Pe Pe 





Rc 3 
| 
A 





— 
z0 J Okoe | Satng | 


fk EKSTRAK. Ganti file yang 
rusak dari CD-ROM Windows. 


tidak sesuai dengan program yang akan diinstal. Bagaimana 


cara mengatasinya! 
Alfian Panigoro via e-mail 


J: File dll yang hilang tersebut ada hubungannya dengan peranti 
ber-USB. Ketika file tersebut hilang maka akan muncul pesan 
seperti itu. Sebaiknya ekstrak file Wmicore.dll tersebut dari file 
cabinet di CD-ROM Windows98SE. Klik menu (Start) 

(Run) dan ketikkan Sfc , lalu klik (OK. Ketika muncul boks 
dialog System File Checker pilih (Extract one file from 
installation disk). Klik IBrowse| dan arahkan ke file 
win98 44.cab yang ada di CD-ROM Windows98SE. Berikutnya 
klik (Start) dan muncul boks dialog baru, isi kotak Restore from 
dari file di CD Windows. Di kotak Save file in, ketikkan 
C:Windowsi'System lalu klik (OKI ,maka file yang hilang akan 


diganti dengan yang baru. 


PENJAWAB: ADITYA WARDHANA 


Error pada svchost.exe 


TI: Saya memiliki komputer 
jaringan dengan dua client. 
Saat koneksi internet pada 
server muncul “svchost.exe has 
generated errors and will be 
closed by windows. you will 
need to restart the program.” 
Apakah komputer saya 
terserang virus! 

Ramtadi via e-mail 


J: Problem seperti ini biasanya 
terkait dengan adanya worm 
Blaster yang menimpa Windows 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 





2000dan XP. Anda harus 
menginstal Service Pack 4 dan 
Patch KB823980 dari situs 
Microsoft. Worm yang sempat 
menghebohkan ini masuk ke 
Windows dengan memanfaatkan 
lubang keamanan yang ada di 
Windows 2000dan XP. Anda 
bisa menginstal Blaster removal 
tool yang telah kami sertakan di 
dalam CD bonus edisi 73. Patch 
tool ini akan men-scan sistem, 
menghilangkan worm secara 
otomatis, serta menambal lubang 
sehingga tak akan dimasuki 
worm lain. 


TANYA & JAWAB | 








Seputar Windows XP 


TI: 1. Bagaimana cara instal 
ulang WindowsXP, apakah hard 
disk harus diformat dulu! 
Bisakah menimpakan langsung 
ke sistem yang telah ada! 

2. Ada berapa versi 
WindowsXP yang beredar di 
pasaran dan mana yang bagus! 

3. Apa kegunaan Service 
Pack 1 & 2 WindowsXP! 

4. Apakah dengan meng 
update Windows bisa 
memperbaiki bagian-bagian 
yang rusak! 

5. Apakah ada penambahan 
fitur yang baru setiap kali kita 
meng-update Windows! 

6. Setiap kapan kita perlu 
mengupdate Windows! 
Yohannes Kristanto 
via e-mail 


J: 1. Anda bisa instal 
menimpakan langsung ke sistem 
yang telah ada atau dengan 
cara memformat hard disk 
Anda. Sebenarnya tergantung 
kebutuhan, kalau kerusakan 
sistem operasi sudah terlalu parah 
maka bisa dilakukan clean format 
dan instal. Namun kalau hanya 
terdapat sedikit error seperti file 
corrupt, rusak, atau hilang, bisa 
Anda atasi dengan memakai 
System Restore. 

2. Ada beberapa jenis Windows 
XP: Professional Edition, Home 
Edition, Tablet PC Edition, Media 
Center Edition, dan 64-Bit 
Edition. Untuk PC desktop, 
sebaiknya gunakan WinXP Home 
Edition. 

3. Kegunaan Service Pack 
adalah untuk mengupdate fitur 
fitur yang sebelumnya bermasalah 
di dalam sistem OS Windows. 
Service Pack biasanya berupa 
update reliabilitas sistem, sistem 
keamanan, kompatibilitas 
program, dan elemen Windows 
lainnya. Bukalah http:// 
support.microsoft.com/ 
default.aspx?scid-FH:ILNJ:sp& 

4. Bisa. Update secara gratis 
bisa Anda dapatkan dari http:// 
V4.windowsupdate.microsoft.com/ 
en/default.asp 

5. Yang pasti ada perbaikan- 
perbaikan tertentu yang 
sebelumnya terdapat di Windows. 
Selain Service Pack, Anda juga 
bisa men-download patch tertentu 
untuk menambal lubang yang 


sering dipakai para penyusup 
seperti Trojan, spyware, dan 
wWOoTm. 

6. Tak perlu setiap saat, 
hanya saja Anda perlu meng 
update Windows setelah Anda 
menginstal pertama kali sistem 


tersebut di PC Anda. 


Rupa-rupa Problem 


IT: 1. Saya mempunyai 
masalah dengan CorelDraw 
yang selalu menampilkan 
pesan error pada 
“CDRSTY110.dll” dan 
“CORELDRW.dll”. Setelah 
itu, Corel akan menutup 
sendiri. Aaya sudah mencoba 
menginstal ulang Corel tapi 
tidak berhasil. 

2. Kenapa FlashMX tidak 
bisa diinstal di PC saya? 
Apakah FlashMX hanya bisa 
diinstal di WindowsXP? 

3, Kenapa program 
AVGAntiVirus (bonus CD) 
setelah melakukan selftest 
menjadi hang! 

4. Saya menggunakan 
modem internal HSP56 
MicroModem. Kenapa saya 
hanya bisa tersambung ke ISP 
(Telkomnet), tapi tidak bisa 
membuka halaman web? Saya 
coba ping address, ternyata ada 
4 package lost. Bagaimana cara 
mengatasinya! 

Raziel via e-mail 


J: 1. Sepertinya template 
default (coreldraw.cdt) 
mengalami error. Sebaiknya 
hapus saja, sehingga program 
akan berjalan lagi dengan baik. 

2. Anda tidak menyebutkan 
spesifikasi PC Anda, namun 
secara umum program ini 
mendukung Windows 98/NT/ 
2000/ Me/XP. Sebaiknya cek 
CD installer-nya, mungkin itu 
yang bermasalah, atau kapasitas 
hard disk Anda tak mencukupi. 

3. Untuk menjalankan 
program tersebut sebaiknya 
matikan terlebih dahulu 
program lainnya. 

4. Halaman web yang tak 
bisa terbuka meski Anda telah 
terkoneksi ke ISP, mungkin 
dikarenakan adanya virus yang 
merusak browser Anda. 
Apabila Anda memakai 
Internet Explorer, instal 
ulanglah. 


E-mail dialamatkan ke noproblem@gramedia-majalah.com. Faksimili (021) 634 1833 





Redaksi komputerakt!f, Gedung Perintis Lantai III, Jalan Kebahagiaan 4-14, Jakarta 11140. Sertakan nama dan alamat Anda! 


ANTARK!T@ 


Kirimkanlah solusi (bukan pertanyaan) Anda via e-mail ke 
antarkita@gramedia-majalah.com atau faksimili (021) 634 1833, 
atau via pos ke alamat Redaksi. Tersedia tas Punggung dari 





“Task Manager 


| &g Task Manager has been disabled by your administrator, 





dk ERROR. Muncul bila 
DisableTaskMgr aktif. 


Task Manager Nonaktif 


TI: Kenapa setiap kali saya 
ingin memunculkan Windows 
Task Manager selalu muncul 
tulisan “Task Manager has 
been disabled by your adminis- 
trator? 

Steven Effendi Halim 


via e-mail 


J: Buka Registry Editor 
(IRegedit. exe) dan carilah 
key IHKEY CURRENT 
USERNSoftwareN 
Microsoft“WindowsN 
CurrentVversioni 
Policies/SystemJ|. Klik 
data “DisableTaskMgr” yang 
ada di kolom sebelah kanan. 
Lalu set data tersebut menjadi 
0. Alternatif lainnya adalah 
memakai Group Policy Editor 
(Windows XP Professional). 
Klik IStartJ IRun!| 
ketikkan gpedit.msc, klik 
(OK). Lalu buka (User 
Configuration| lAd- 
ministrative Tem- 
plates| | Systemi, 
tekan. TOsELI:A CAKE 4 
(Delete), lalu pilih 
(Options) (Remove 
Task Manager). Klik-dobel 
opsi Remove Task Manager dari 
menu Group Policy. Anda bisa 
men-disable, enable, atau 
mengeset policy menjadi Not 
Configured. Dengan cara 
menonaktifkan policy ini, maka 
otomatis Anda akan 
mengaktifkan Task Manager. 


Masalah di Winamp 
& Printer 


T: 1. Kenapa Vocal 
Remover yang digunakan 
untuk Winamp yang 
terdapat pada CD bonus 
edisi 73 tidak dapat 
digunakan? 

2. Saya mempunyai 
Printer Canon S200SPx. 
Yang jadi masalah sekarang 
ini printer tersebut sama 
sekali tidak dapat 


HI-TECH Mall untuk pemberi solusi yang termuat. 


MASALAH DIA #1 


s Program Word di komputer saya bermasalah. Sewaktu membuka menu (File) (Page Setupl 
muncul “There isn't enough memory or disk space to complete the operation”. Padahal RAM PC 
saya sebesar 64 MB dan hard disk 6 GB. Sewaktu dokumen disimpan maka akan berubah menjadi 


“Rescue document”. Bagaimana cara mengatasinya! 


Saoryusuki via e-mail 


SOLUSI ANDA #1 


J! Anda harus memastikan sisa ruang di hard disk masih ada atau sudah penuh. Jalankan Disk Clean Up 
agar bisa menemukan file yang sudah tidak berguna lagi. Setelah Anda menemukannya, Anda bisa 
menghapusnya dari hard disk,sehingga ruang di hard disk menjadi lebih longgar. Jalankan juga Scandisk 
yang akan mengidentifikasi bad sector dan masalah pada hard disk, yang kemudian juga akan 


memperbaikinya. Jika masih belum bisa juga, instal 
Samekto Hidayat via e-mail 


TOLONG DONG! 


MASALAH KALI INI, SOLUSI AKAN DIMUAT DALAM EDISI 80 


ulang program Word Anda. 


PC saya P4 2,0 GHz, 512 SDRAM. Setiap kali saya memainkan game Rise of Nations, tiba-tiba 
game tersebut menutup sendiri lalu muncul boks “Microsoft Visual C## runtime library — 
Runtime error!”. Terkadang juga disertai hang pada PC saat membuka program tertentu 
sesudahnya, sehingga terpaksa di-reboot. Padahal, saya juga sudah menginstal dengan CD yang 


berbeda. Bagaimana solusinya! 


Ricky Iskandar via e-mail 





AN aa ena Pramana peltdpp kam, daratan menurd bamngi 
mad Tea berani pa de ra ai “La Pa pln 


En 





fk PREFERENCES. Lewat sini Vocal 
Remover bisa diaktifkan. 


mendeteksi kartrid hitam. 
Yang dikenali hanya kartrid 
warna saja. Sudah saya bawa 
ke tukang servis, katanya 
tipe Canon tersebut sering 
bermasalah di print head:nya. 
Bisakah kerusakan ini 
diperbaiki? 


Joni Eka via e-mail 


J: 1. Vocal Remover hanya 
bisa dipakai mulai Winamp 2 


ke atas. Apabila memakai 
Winamp versi sebelumnya, 
Anda tak bisa memakai 
brogram penghilang suara 
vokal ini. Saran kami, 
sebaiknya Anda memakai 
Winamp versi 5.0yang lebih 
stabil. Instal terlebih dahulu 
brogram Vocal Remover ini, 
yang akan terinstal di 
CNProgram 

FilesNWinamp Wlugins. 
Buka Winamp, lalu klik 
(Options) IPrefer - 
ences)| sehingga mucul 
boks dialog. Carilah Plug 
ins, DSP/Effects dan lihat 
kolom kanan, maka terdapat 
efek Vocal Remover. Klik, 
sehingga muncul slider untuk 
mengatur volume. 

2. Mungkin saja print 
head-nya bermasalah. 
Silakan Anda menghubungi 
service center Datascrip 


(021) 612 5686. 





PESAN ERROR! 


“Msgsrv32 Has Caused an 
Error in Mmsystem.dll” 


Solusi: 

Pesan ini muncul pada 
WindowsMe, dikarenakan file 
Setupx.dil rusak. Atasi 
dengan mengeklik menu 
(Start) ISearch), 
lalu klik (For Files 
and Folders)|. Di dalam 
boks Search for files or folders 
named, ketikkan Setupx.dil, 
lalu klik Local Hard Drives di 
dalam boks Look in dan tekan 
(Enter). Klik-kanan file 
Setupx.dll, klik (Rename | 
dan ketikkan setupx.old, 
tekan (Enter). Ekstrak 
copyan baru file Setupx.dll 
dari CD WindowsMe ke PC 
Anda. 





komputerakt!f 77 | 7 April 2004 





HARGAKTIF 





3COM 


3C-3P263095 US Robotics, 56 Kbps 
PCI Internal Modem US$ 28 


US-SP56EX, US Robotics, 56 Kbps, 
Modem US$ 85 


USR-5630, US Robotics, 56 Kbps/V92, 
External Modem US$ 78 


ACCTON 


AC-M1301-02 EU Cheetah Modem, 56 
Kbps, Data/Voice/Fax External Modem, 
US$ 40 


AC-M1401-02 Cheetah Modem, 56 
Kbps, Data/Voice/Fax USB External 
Modem US$ 46 


M1201-02V2 Cheetah Modem 56 Kbps 
PCI Internal Data/Fax Modem (Box) 
US$ 12 


DLINK 


DFM-560EL 56 Kbps Fax/Data/Voice 
Modem, V90 & K56Flex, PCI, Topic 
chipset US$ 31 


DFM-562E-4 56 Kbps, Voice/Fax/Data 
Modem, V92 & K56Flex US$ 34 


DFM-5621S-4 56 Kbps Voice/Fax/Data 
Modem, V90&K56Flex, PCI, Conexant 
chipset US$ 13 


INTERLINK 


Ambient 56K-V90, modem Ext. 56 Kbps 
V90 Intel Ambient Chipset Rp 250.000 


COBA SAJA 


D-LINK DU-560M 
Alat Koneksi 












MSC 


1001 IM Lucent Agere Internal PCI 56 
Kbps Fax Modem V 92 Rp 99.000 
1003 HIM Hardware Conextant Internal 
PCI 56 Kbps Fax Modem V 92 Rp 
135.000 


PROLINK 


1456PCR- 56 Kbps PCI, 56 Kbps PCI, 
Fax Modem, Hardware Chipset - 
Surge Protector US$ 27 

1456VHM - 56k PCI, 56K PCI, Fax 
Modem, Software Chipset # Surge 
Protector US$ 11 

1456VE -Tor, 56k, Fax Modem, 
Tornado Chipset # Surge Protector 
US$ 35 


SMC 3 


056 IM, 56 Kbps Fax/Modem, K56Flex, 
PCI, US$ 10 


US ROBOTICS 


USR-5668, US Robotics, 56 Kbps, 
Modem Voice Message US$ 99 


ACER 


Aspire Power ST, Pentium4 2.66 GHz, 
128MB DDR, 40GB HDD, 52x CD, 
VGA 32NMB shared, Audio, NIC, 15" 
Monitor US$ 649 


Aspire RC900 LX-CRT Pentium4 2.66 





Modem untuk kirim data, internet, faks, dan suara » koneksi 


ke PC pakai USB 1.1 » 
kecepatan transmisi 56 Kbps 


v.90 » tersedia sofware untuk 
kirim faks dan data untuk 
Windows » kompatibel dengan 
Windows 98/98SE/Me/2000/ 
XP « fungsi telephone answer 
machine » US$ 44 





komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


PEDOMAN BELANJA ANDA 























GHz, 256MB DDR, 40GB HDD, DVD/ 
CDRW Combo, VGA 64MB shared, 
Audio, 56K Modem, Speaker - 
Subwoofer, NIC, 17" Monitor, Win XP 
Home - Free TVTuner US$ 999 


Veriton 3600G 06SE Pentium 4 2.8 GHz 
HT, 256 MB DDR, 20 GB HDD, VGA 64 
MB shared, Audio, NIC, 15" Monitor, 
Win XP Pro US$ 785 


Veriton 7600G 04SE Pentium 4 2.6 
GHz HT, 512 MB DDR, 40 GB HDD, 
CDRW, VGA 48 MB Intel Xtreme share, 
Audio, NIC Gigabit, 17" Monitor, Win XP 
Pro US$ 999 


DELL 


OptiPlex 170L Pentium 4 2.66 GHz, 256 
MB DDR, 40 GB HDD, 48x CD, VGA 64 
MB Intel Xtreme2 shared, Audio, NIC, 
15" Monitor, Win XP Pro US$ 890 


Optiplex GX260SD Pentium 4 2.8 GHz, 
256MB DDR, 40GB HDD, 48x CD, VGA 
48MB Intel Xtreme shared, Audio, NIC, 
15" Monitor, Win XP Pro US$ 925 


Optiplex GX270MT Pentium 4 2.8 GHz HT, 
256 MB DDR, 40 GB HDD, 48x CD, VGA 
64MB Intel Xtreme shared, Audio, GbE 
NIC, 15" Monitor, Win XP Pro US$ 940 


EXTRON 


@works 750 Pentium 4 2.8 GHz HT, 
Intel 865G Chipset , 256 MB DDRZ400, 
40 GB HDD 7200rpm, 52x CD, VGA 64 
MB Intel Xtreme2 shared, Audio, NIC, 
Office Keyboard & Optical Mouse, 15" 
Monitor US$ 625 


Oxygen 6528 Pentium 4 2.8 GHz, Sis 
650GX Chipset, 128 MB DDR333, 40 
GB HDD 7200rpm, 16x DVD, VGA 64 
MB Sis Real 3D, Audio, 56K Fax/ 
Modem, Stylish Speaker, NIC, Office 
Keyboard & Optical Mouse, 15" Monitor 
Rp 4.750.000 


Oxygen 7528 Pentium 4 2.8 GHz, Via 
PT800 Chipset, 256 MB DDR400, 40 
GB HDD 7200rpm, 52x CDRW, VGA 64 
MB GeForce4 MX440, Audio, 56K Fax/ 
Modem, Stylish Speaker, NIC, Office 
Keyboard & Optical Mouse, 17" Monitor 
US$ 695 


HP 
Evo D220M Pentium 4 2.66 GHz, 128 





Tr — 


MB DDR, 40 GB HDD, 48x CD, VGA 32 
MB Intel Xtreme shared, Audio, NIC, 15" 
Monitor, Win XP Pro US$ 770 


Evo D330 Pentium 4 2.66 GHz, 128 MB 
DDR, 40 GB HDD, 48x CD, VGA 64 MB 
Intel Xtreme shared, Audio, GbE NIC, 
15" Monitor, Win XP Pro US$ 815 


Evo D530C-061A Pentium 4 2.66 GHz, 
256 MB DDR, 40 GB HDD, 48x CD, 
VGA 32MB Intel Xtreme shared, Audio, 
GbE NIC, 15" Monitor, Win XP Pro US$ 
930 


Pavilion A426d 273A Pentium 4 2.6 
GHz, 256 MB DDR, 40 GB HDD, 48x 
CDRW, VGA 64 MB shared, Audio, 56 
Kbps Modem, NIC, 17" Monitor, Win XP 
Home US$ 880 


IBM 


ThinkCentre A30 69A Pentium 4 2.66 
GHz, 128 MB DDR, 40 GB HDD, 48x 
CD, VGA 64 MB Intel Xtreme share, 
Audio, NIC, 15" Monitor, Win XP Pro 
US$ 830 


ThinkCentre A30 PA5 Pentium 4 2.66 
GHz, 128 MB DDR, 40 GB HDD, 48x 
CD, VGA 64MB Intel Xtreme share, 
Audio, NIC, 15" Monitor, Win XP Home 
US$ 770 


ThinkCentre A50P Pentium 4 2.6 GHz 
HT, 256 MB DDR, 40 GB HDD, 48x CD, 
VGA 8MB Intel Xtreme share, Audio, 
NIC, 15" Monitor, Win XP Pro US$ 900 


ThinkCentre S50 8184-NA2 Pentium 4 
2.6 GHz HT, 512 MB DDR, 40 GB HDD, 
16x DVD, VGA 64 MB Intel Xtreme 
share, Audio, NIC, 15" Monitor, Win XP 
Home US$ 890 


ZYREX 


Familia TPB-800 Pentium 4 2.8C GHz, 
512 MB DDR, 40 GB HDD, CDRW 
Drive, VGA shared, Audio, 56 Kbps 
Modem, 17" Monitor, Win XP Home - 
Free Epson C-43UX- Rp 7.999.000 














 SELULAR 






Philips 350 Panasonic X66 Mitsubishi M720 Motorola V868 


Dipasarkan sejak Maret 2004 « | Dipasarkan sejak Januari 2004 Dipasarkan sejak Maret 2004 « | Dipasarkan sejak Oktober 
15 gram “106 x 46x 17 mms | “ 92 gram» 15 x 45x 27 mm» | 102 gram » 96x 47 x24 mm» | 2003 » 80 gram «42x 82 x 


layar 4.096 warna » dering layar 65.000 warna » dering layar 256.000 warna » dering 20 mm » layar 266.000 

polifonik « 300 nomor telepon « | polifonik « 300 nomor telepon » | polifonik « 255 nomor telepon « | warna » dering polifonik » 

memori 2 MB » dua band » memori 4 MB » dua band « memori 5 MB » dua band » 200 nomor telepon » CDMA 

SMS/MMS » GPRS » WAP 2 » MMS » WAP 2 » GPRS » MMS » e-mail » Java » GPRS « 2000 1X 800/1900 Mhz, 

Java » waktu bicara 4 jam « infrared » Java » waktu bicara WAP 1.2 « infrared » waktu AMPS 800 « SMS » WAP 1.2 
Nokia 6210 rekam suara jadi ringtone » 4,5 jam » screensaver » bicara 4 jam « kamera built-in « | » waktu bicara 2 jam » 
Dipasarkan sejak 2000 » melody editor » voice memo » kamera built-in « Rp 2,3 juta photo album » Rp 2,8 juta kamera built-in » 3,5 juta 
114 gram » 129 x47x19 Rp 1,2 juta (garansi resmi) (garansi resmi) (garansi resmi) (garansi resmi) 











mm » dua band » layar 
monokrom » 500 nomor 
telepon » dering 
monofonik » 150 SMS » 
WAP 1.1, infrared, HSCSD, 
SMS » waktu bicara 4,5 
jam « pertama keluar 
sekitar Rp 2,1 juta. 





LAWAS 


Samsung N105 
Dipasarkan tahun 2001 » 
83 gram » 105 x 42x 17,5 
mm » dua band » layar 
monokrom dengan backlite 
hijau « 100 nomor telepon 














“Nggak masalah tuh e kirim SMS « WAP 1.1 » 
biar handphone-nya waktu bicara sampai 4 jam 
berat, asal masih “ voice memo, melody 
bisa buat telepon Philips 535 Samsung X600 Sagem My C-2 creation, ringtone 
dan SMS. SMS-nya Dipasarkan sejak Maret 2004 « | Dipasarkan sejak Maret 2004 « | Dipasarkan sejak Januari 2004 composer, penjadwal » 
bisa nampung 92 gram » 98 x 44 x 18 mm » 80 gram “102 x43x20 mm» | » 92 gram » 84x 42x 23 mm » pertama keluar harganya 
banyak dan layar 65.000 warna » dering layar 65.000 warna » dering layar 256 warna » dering sekitar Rp 2 juta-an « 
baterainya awet. polifonik « 300 nomor telepon s | polifonik « 1.000 nomor polifonik » 250 nomor telepon » bekasnya jarang ditemui » 
Sudah ada infrared- memori 2 MB « dua band » telepon « dua band « MMS » dua band » SMS/EMS » WAP rata-rata dihargai sekitar 
nya, tapi aku nggak MMS « GPRS. WAP 1.2. Java | GPRS. WAP 2 « Java » 1.2 « waktu bicara 3 jam » Rp 400.000. 
pernah pakai.” » infrared « waktu bicara 3 jam infrared » waktu bicara 3,5 jam screensaver « tampung 100 
» kamera built-in » melody » kamera built-in & lampu SMS » converter mata uang » 
Elia Indri (27), copywriter, editor » Rp 2,1 juta flash: melody editor » kalkulator » Rp 1,1 juta 
Jakarta (garansi resmi) Rp 2,4 juta (garansi resmi) (garansi resmi) 
20 BU /AODLOINE & UNIK 
Nokia 2100 Nokia 7610 
Kelebihan ponsel berbentuk unik ini terletak pada 
S IM pel & Bandel kamera built-in beresolusi 1 Megapixels. Bisa 
—-—.3 Dipasarkan sejak Februari untuk merekam dan mengedit video format MPEG. 
| 2003 » 85 gram » 105 x 44 x Ponsel Symbian ini berisi 

20 mm - layar monokrom » beragam fitur pintar, dari 

dua band » 100 nomor Java, player MP3, browser 

telepon - EMS/SMS » 4 HTML, GPRS kelas 10, 

games » download dering . WAP2.0, voice command, 

currency converter “ SMS ke sampai fasilitas instant 

banyak nomor » disuka karena messaging. Memori 

murah, simpel, dan modis » internalnya 8 MB, plus MMC 

waktu bicara 3,5 jam « harga 64 MB. Koneksinya bisa 

bekas Rp 600.000 » pakai infrared, Bluetooth, dan 

Rp 850.000 (garansi resmi) USB. Ponsel ini baru 





diperkenalkan, belum dipasarkan. 


komputerakt!f 77 | 7 April 2004 


Nomor depan, beredar 21 April 





Dari Radio sampai Video 


Untuk urusan hiburan di ponsel, produk yang satu termasuk 





komplet. Ada radio, kamera digital, camcorder, pemutar video, 
| EDISI INDONESIA 
pemutar musik, sampai peranti nge-game. , Penerbit PT Prima Media Pustaka 


Pemimpin Umum A.M. Elly Handojo 
Pemimpin Perusahaan Hartanto 
Pemimpin Redaksi Antyo Rentjoko 
Redaktur Pelaksana Farid Wahdiono 
Redaktur Pramana Sukmajati, Rismawan 
Staf Redaksi Desiderius Ardhy Artanto, 
Aditya Wardhana, Andy Baskoro, 
Yuliandi Kusuma, Laksono Hari Wiwoho 
Desain Grafis Viky Hendrizal, 

Ariyo Praditiyo, Calvin Irvan 

Fotografer Rano Kusuma 

Sekretaris Karolina Novita Rini 

Alamat Gedung Perintis Lantai III 

Jalan Kebahagiaan 4-14 

Jakarta 11140 

Telepon (021) 260 1234 

pesawat 2301 - 2304 

Faksimili (021) 634 1833 


WWW.THREEGMOBILE.NET 





Pagar Api di PC 


Memang bukan bikin api unggun di sekitar 


TVZISANAH AMIA ISVELSNII 


komputer Anda. Ini soal bikin pengamanan untuk 
PC, agar tak gampang diterobos para begal digital. 


Koordinator Produk 
C. Susy Triputranti 
Promosi 





oO Agus Sutedi Prabowo, 


Oo | Tg - — — Salim Djundam 

O ”@ Kian Asyik Bermusik Situasi 

| Ap? Er: H. Murtomo, 
e Pemutar musik digital Anda ini memang sudah keren. Hewin Setyo Winarko 
: : PN Lisensi & Hak Cipta Internasional 
2 Tapi tak ada salahnya, bila Anda ingin membuatnya Bobby ee 
Pi P : 5 5 P Alamat 

| 2 makin nikmat untuk menikmati musik. Gedung Guna ElektroLt.2 
YA Jl. Terusan Arjuna Utara 50 
: —' Kebon Jeruk, Jakarta 11510 
“ee Telepon (021) 5696 9990 
Faksimili (021) 5696 9995 


WWW.EUROPE-CREATIVE.COM 


2 Isi komputeraktIf edisi 78 dapat Anda simak dari Radio Sonora Jakarta Han 


aa "100,9 FM, Kamis 22 April, 14.15 Yosef Bastaman, 


Jarot y Reza Aguswidjaya, Adi Haryanto 
Alamat 


LANGGANAN? EDISI LALU? Ne apaan 
Jakarta 10270 


Untuk Anda sendiri maupun untuk hadiah, Anda dapat berlangganan dan atau memesan edisi terlewat melalui Telepon (021) 5480888, 548 3008, 
1 : : : | 549 0666 pesawat 3468 dan 3483 
Unit Layanan Jual Gramedia Majalah, Gedung Kompas-Gramedia Lantai 1, Jalan Palmerah Selatan 22-24, Jakarta 10270, Faksimili (021) 5483146, 5494035 


pada hari dan jam kerja, telepon (021) 536 0441, 536 0442, faksimili (021) 548 1341, SMS 0811 908680 












Produksi 
KANTOR PERWAKILAN: Bandung (Dewiyanti) Telepon (022) 723 7033 Faksimili (022) 723 7034 Surabaya Fransiska Setyarini, 
(Yohanes) Telepon (031) 503 8470, 503 0777, 502 4440 Faksimili (031) 503 5238 Yogyakarta (Djumiyo) V. Ninik Trihatmini 
Telepon (0274) 553 417, 553 418 Faksimili (0274) 553 420 Medan (Martha) Telepon (061) 414 5500 Faksimili komputeraktIf diterbitkan oleh 
(061) 4145800 Denpasar (Dewa) Telepon (0361) 435 364 Faksimili (0361) 427 966 Makassar (Michael) Gramedia Majalah 
Telepon (0441) 457 146 Faksimili (0441) 457 149 Perwakilan Sumbagsel, Lampung, Kepulauan Riau, Indonesia (www,gramedia-majalah.com), 
Timur, Kalimantan (Sugiarto) Telepon (021) 600 9401, 260 1119 Faksimili (021) 600 9417 atas lisensi Sanoma Uitgevers, 
Hoofddorp, Nederland (www.vnu.com). 
@2003 VNU Business Publications BV/ 
E-MAIL KAMI VNU Business Publications Ltd. 
Redaksi komputeraktif@gramedia-majalah.com Konsumenaktif — konsumen-aktif@gramedia-majalah.com Ma “ane 
agang terdaftar dari VNU Business 
SuratPembaca  surat-aktif@gramedia-majalah.com Naskah naskah-aktif@gramedia-majalah.com Plbicatonsilid 
Konsultasi noproblem@gramedia-majalah.com Sirkulasi ulj@gramedia-majalah.com | 
SolusiMasalah  antarkita@gramedia-majalah.com Promosi promosi@gramedia-majalah.com Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Digitalimaging — imaging@gramedia-majalah.com Iklan iklan@gramedia-majalah.com Dilarang mengutip, menyalin, 
memperbanyak, dan menyebarluaskan, 
sebagian maupun keseluruhan isi majalah 
ini, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis 
Jika Anda sudah menjadi anggota milis komputeraktIf, maka pintu kami terbuka untuk menampung naskah Anda. Syaratnya? dari pemegang hak cipta. 
« Karya sendiri, belum pernah dipublikasikan — jangan pertaruhkan reputasi Anda dengan menjiplak karya orang lain AA SAN 
« Panjang naskah maksimal 5.600 karakter (tak termasuk spasi), berupa langkah-langkah (workshop) an aa 
an : puterldee (Negeri Belanda), 
“ Melampirkan screenshot berformat JPEG beresolusi rendah (72 dpi) — jika naskah itu layak muat, maka kami meminta ComputerActive (Inggris), 
Anda mengirimkan screenshot yang berformat PSD Computerldea (Spanyol), 
« Naskah dikirimkan ke naskah-aktif@gramedia-majalah.com, dengan menyertakan nama dan alamat lengkap . Computeridealltaiia), 


ComputerActive (Malaysia) 


komputeraktIf 77 | 7 April 2004 


